Eceran: 
Rp5.000/eks 
Langganan: 
Rp112.000/ 


bulan 
(belum termasuk 
ongkos kirim) 


16 HALAMAN/ 
20 HALAMAN E-PAPER 


NO.15114/TAHUN KE-54 | SELASA, 7 FEBRUARI 2023 


A Part of TAN" 


BANGSA 


MEDIA INDONESIA : 


REFERENSI 


E- naa MI 


S7 EPAPER.MEDIAINDONESIA.COM 


Media Indonesia 


Harian Umum 


@mediaindonesia Media Indonesia 


AFP/STR 


EVAKUASI KORBAN GEMPA: Petugas penyelamat mengevakuasi korban dari puing-puing bangunan yang runtuh akibat diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,8 di 
Aleppo, Suriah, kemarin. Berdasarkan prediksi Survei Geologi Amerika Serikat (United States Geological Survey/USGS), korban tewas akibat gempa di Turki hingga Suriah 


kemarin bisa mencapai 10 ribu orang. 


EDITORIAL 


Reformasi 
Pemberantasan Korupsi 


IHWAL pemberantasan korupsi di negeri ini 
selalu dilabeli sebagai pekerjaan luar biasa, 
tetapi hasilnya justru menunjukkan kemun- 
duran. Lebih dari dua dekade sejak reformasi, 
tingkat korupsi di negeri ini seolah tidak ber- 
anjak dari masa kelam Orde Baru. 

Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia ter- 
jun empat poin dari 38 pada tahun lalu, menjadi 
. C 34 pada tahun ini. Penurunan terburuk IPK 

SENO Indonesia terjadi sejak masa reformasi. IPK 
merupakan rujukan penilaian tingkat korupsi di sebuah negara. 

Dengan indikator itu, artinya praktik korupsi di negara kita 
masih begitu besar. Padahal, rupa-rupa kebijakan pemberantasan 
korupsi sudah dibuat, baik itu di sisi pencegahan maupun pe- 
nindakan. Agenda reformasi birokrasi terus berlanjut, deregulasi 
aturan masif dilakukan. 

Begitu juga pembenahan sistem, seperti one stop service, pa- 
jak online, e-budgeting, dan e-purchasing, telah menjadi bagian 
integral birokrasi untuk mengurangi tindakan penyimpangan, 
penyelewengan, dan korupsi. 

Langkah masif penindakan juga tidak pernah absen. Pada 
tahun lalu, banyak sekali pejabat yang berkuasa yang terkena 
operasi tangkap tangan (OTT). Tidak kurang dari 10 pejabat 
negara ditangkap tangan oleh KPK. Namun, ternyata, berbagai 
upaya untuk memberantas kejahatan luar biasa itu tidak mampu 
membuat tingkat korupsi di Indonesia membaik. Serasa ada yang 
salah dalam penerapannya, seolah teori dan praktiknya tidak 
berkorelasi positif. 

Transparency International yang mengeluarkan peringkat IPK 
tersebut menyoroti makin masifnya korupsi politik dan konflik 
kepentingan antara kebijakan dan iklim bisnis di negeri ini. Pe- 
jabat publik ikut menentukan bisnis, memiliki perusahaan, serta 
melindungi bisnis saudara dan kroni mereka. 

Kondisi itu mengingatkan pada praktik korupsi di masa Orde 
Baru yang identik dengan praktik nepotisme. Persekongkolan 
korupsi politik penguasa bersama dengan keluarga dan kroni- 
kroni mereka. Salah satu prakondisi yang membuat meletusnya 
reformasi di negeri ini. 

Sebuah kemunduran yang harus segera disikapi serius. Jangan 
sampai bangsa ini terus-menerus terjebak dalam kubangan ko- 
rupsi tanpa mampu bangkit. Jika korupsi masih mengalir dalam 
setiap nadi kehidupan bangsa ini, niscaya Indonesia tidak akan 
beranjak menjadi negeri yang maju dan sejahtera. 

Dibutuhkan evaluasi total dalam upaya pemberantasan ko- 
rupsi di Indonesia. Reformasi metode dan pendekatan mutlak 
dilakukan. Jika pembenahan sistem masih terasa majal, pende- 
katan budaya juga menjadi keniscayaan. 

Sikap antikorupsi harus membudaya di tengah masyarakat. 
Sebaik apa pun sistem, celah untuk mengakalinya selalu ada. 
Menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan sama 
krusialnya dengan penindakan dan pembangunan sistem yang 
transparan demi membuat perilaku korupsi enyah dari bumi 
Nusantara. 

Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan satu komitmen 
saja. Komitmen itu harus diterjemahkan ke strategi pengurangan 
korupsi yang komprehensif. Upaya pencegahan korupsi dapat di- 
lakukan secara preventif, terdeteksi, dan memberikan efek jera. 


Silakan tanggapi melalui: 
www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com 
Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials 


Duka Dunia untuk 


Turki-Suriah 


Gempa Guncang Turki dan Suriah 


Gempa itu 
merupakan 

yang paling kuat 
menimpa Turki 
dan Suriah dalam 
hampir satu abad 
terakhir. 


Canya MuLyaNa 
cahya@mediaindonesia.com 


ARA pemimpin dari 

berbagai negara me- 

nyampaikan simpati 

dan dukungan ke- 
pada Turki dan Suriah yang di- 
landa gempa besar berkekuat- 
an 7,8 magnitudo, kemarin. 
Mereka juga berkomitmen 
mengirim tim penolong dan 
bantuan lainnya. 

Dalam akun Twitter pri- 
badinya, Presiden Joko Wido- 
do menulis dalam bahasa 
Inggris soal pernyataan bela- 
sungkawa terdalam kepada 
warga Turki dan Suriah. 
“Kami mendoakan para kor- 
ban maupun keluarga me- 
reka. Indonesia menyatakan 
solidaritas dengan rakyat 
Turki maupun Suriah", tulis 
Jokowi. 

Presiden Amerika Serikat 
Joe Biden juga menyatakan 
sangat bersedih dan berjanji 
akan segera mengirim ban- 
tuan. “Saya terpukul oleh 
banyaknya korban jiwa dan 
besarnya kerusakan akibat 
gempa di Turki dan Suriah. 
Saya telah perintahkan tim 
saya untuk berkoordinasi de- 
ngan pemerintah Turki dan 
terus memonitor situasi,” 
kata Biden melalui Twitter. 

“Kami turut berduka dan 
mendoakan mereka yang 
terluka agar segera sembuh. 
Kami siap membantu jika 
diperlukan,” ujar Presiden 
Rusia Vladimir Putin kepada 
Presiden Turki Recep Tayyip 
Erdogan serta Presiden Su- 
riah Bashar al-Assad. 

Belasungkawa juga disam- 
paikan Presiden Dewan Ero- 
pa Charles Michel di Twitter. 
Pernyataan senada disam- 
paikan Sekjen NATO Jens 


Satu Abad NU: Harapan dan Tantangan 


" Lokasi gempa: Turki Selatan 
dan Suriah Utara 

" Kekuatan gempa: 
7,8 magnitudo 


" Pusat gempa: Gaziantep, Turki 


Korban di Turki 
(Data 6 Februari 2023, 
pukul 21.00 WIB) 


" Korban luka-luka: 5.383 orang 


" Korban meninggal: 1.121 orang 


Korban di Suriah 
(Data 6 Februari 2023, 
Pukul 21.00 WIB) 


n Korban luka-luka: 1.400 orang 


" Korban meninggal: 783 orang 


Sumber: The Guardian/Litbang MI 


Stoltenberg, Menteri Luar 
Negeri Prancis Catherine 
Colonna, Presiden Ukraina 
Volodymyr Zelensky, dan ke- 
pala pemerintahan lainnya. 

Sementara itu, India me- 
nyebut akan segera mengi- 
rim tim penolong dan medis 
serta bantuan materi. Uni 
Eropa juga melakukan hal 
serupa. “Tim dari Belanda 
dan Rumania sudah ber- 
gerak sekarang. Pengiriman- 
nya akan dikoordinasi Pusat 
Respons Darurat Uni Eropa,” 
ujar komisioner Uni Eropa 
Janez Lenarcic. 

Negara lain yang menyata- 
kan sudah bersiap mengirim 
tim penolong ialah Belgia, 
Polandia, Spanyol, dan Fin- 
landia. 


Upaya pertolongan 

Gempa itu merupakan 
yang paling kuat menimpa 
Turki dan Suriah dalam 
hampir satu abad terakhir. 
Selain menewaskan sedikit- 
nya 1.900 warga di kedua ne- 
gara, gempa meruntuhkan 
gedung-gedung dan merusak 
jalan raya. Saking kuatnya 
gempa, getaran terasa jauh 
hingga ke Libanon, Siprus, 
bahkan Greenland. 

Terjadi pada dini hari, 
gempa disusul beberapa jam 
kemudian oleh guncangan. 
Berdasarkan catatan laman 
badan cuaca dan geofisika 
Amerika Serikat USGS, sampai 
pukul 13.51 waktu setempat 


Beberapa Bantuan 
dari Negara Lain 
India 

" Mengirimkan dua tim tanggap 
darurat bencana berjumlah 100 
orang dengan bantuan anjing 
pelacak terlatih. 

m Mengirimkan obat-obatan. 
Polandia 

" Mengirimkan regu penyelamat 
dengan 76 pemadam 
kebakaran dan delapan anjing 
terlatih. 
Uni Eropa 

n Mengaktifkan satelit 
kebencanaan Copernicus untuk 
membantu proses evakuasi. 


Keterangan: Total 45 negara telah 
menawarkan bantuan kepada Turki 
dan Suriah. 


atau 17.51 WIB, sudah terjadi 
sekitar 34 gempa susulan. 

Laman harian terkemuka 
Turki, Hurriyet, menyebut- 
kan daerah-daerah terparah 
yang tertimpa oleh gem- 
pa dengan jumlah korban 
banyak ialah Elbistan dan 
Turkoglu yang berbatasan 
dengan Suriah. 

Tim penolong Turki meng- 
gunakan berbagai peralatan 
berat, bahkan memakai ta- 
ngan mereka, untuk mem- 
bongkar tumpukan puing 
demi menyelamatkan para 
korban. Sebagian korban 
bahkan terdengar meminta 
tolong dari reruntuhan. 

Namun, upaya pertolongan 
di wilayah yang dikuasai pe- 
merintah Suriah, seperti 
Aleppo dan Hama ataupun 
di kawasan pemberontak, 
terhambat karena minimnya 
alat berat. 

Seorang warga Suriah, Osa- 
ma Abdel Hamid, tidak bisa 
menahan tangis saat menceri- 
takan pengalamannya. Pria 
Desa Azmarin itu sedang tidur 
bersama keluarganya saat 
gempa terjadi. “Saya segera 
membangunkan istri dan 
anak-anak. Namun, belum 
sempat kami lari, bangunan 
sudah ambruk. Kami menjerit 
minta tolong. Untung tetangga 
berdatangan,” kata Hamid 
yang mengalami luka di ke- 
pala. (AFP/Pra/Ant/X-11) 


Berita terkait hlm 2 dan 14 


dasarnya sama, hanya merangkum 
atau mencomot dari media sosial, 
sekadar mengejar klik dan viewers." 


Editorial | Hlm 2 


Berita umpan klik dan 
jurnalisme malas pada 


“Laba BRI juga akan 
disetorkan kembali ke 
negara (dalam bentuk 


dividen dan pajak) yang 


pada akhirnya kembali 
ke rakyat.” 


Sunarso 
Direktur Utama BRI ( 


Jelang Publikasi Kinerja 
Keuangan, Diproyeksikan 
Kontribusi BRI untuk Negara 
dan Rakyat semakin Besar 


ESTOR GATHERING 


aran Umum Berkelanjutan 


si Berwawasan Lingkun 


$RI Tahap I Tahun 2022 


Jakarta - Sebagai salah satu 
BUMN terbesar di Indonesia 
dan juga merupakan agent of 
development, BRI terus mem- 
berikan kontribusinya untuk 
negara dan juga rakyat. Wu- 
jud konkretnya ialah kontri- 
busi yang ditorehkan BRI me- 
lalui kinerja keuangan yang 
cemerlang dalam rangka 
meningkatkan kontribusi 
ke penerimaan Negara dan 
pada akhirnya digunakan 
untuk program-program me- 
majukan ekonomi Indonesia. 

Oleh karenanya pertum- 
buhan profitabilitas perse- 
roan penting untuk keberlan- 
jutan bisnis, karena sebagai 
BUMN yang mayoritas sa- 
hamnya dimiliki oleh Peme- 
rintah, laba BRI juga akan 
disetorkan kembali ke Ne- 
gara (dalam bentuk Dividen 
dan Pajak) yang pada akhir- 
nya kembali ke rakyat. Hal 
tersebut diungkapkan oleh 
Direktur Utama BRI Sunarso. 

Sunarso mengatakan 
bahwa BRI terus berupaya 
meningkatkan kapabilitas 
bisnis agar mampu memberi- 
kan kontribusi yang optimal 
kepada rakyat. “Yang mau 
saya tekankan BRI adalah 
banknya rakyat. BRI ber- 
bisnis dengan rakyat dan 
diproses dengan caranya 
rakyat. Keuntungan BRI di- 
kembalikan ke rakyat lewat 
pajak dan dividen. Sudah 
semestinya BRI adalah bank 
yang selalu didukung oleh 
rakyat. Semua prestasi yang 
dicapai tak lepas dari du- 
kungan seluruh pihak dan 
seluruh rakyat,” ujarnya me- 
negaskan. 

Seperti diketahui dalam 
waktu dekat ini BRI akan 
mempublikasikan kinerja 
keuangan tahun 2022 yang 
diproyeksikan akan men- 
catatkan kinerja cemerlang. 


gan Berkelanjutan | 


mp0 
#DOPREMIER mand 


3 
Al 


DOK BRI 


Hal tersebut bercermin dari 
pencapaian hingga kuartal 
1II-2022, bank yang dikenal 
sebagai first mover sustain- 
able bank in Indonesia ini 
mampu membukukan laba 
Rp39,31 triliun atau tumbuh 
106,14Yo year on year (yoy). 
Pada periode yang sama, BRI 
juga memiliki total aset sebe- 
sar Rp1.684,60 triliun atau 
tumbuh 4Y6 YoY, di mana aset 
tersebut juga diantaranya 
tersalurkan dalam bentuk 
pembiayaan untuk menum- 
buhkembangkan UMKM. 

Dengan meningkatnya 
laba BRI juga akan men- 
dukung beragam program 
Pemerintah melalui kon- 
tribusi dividen dan pajak. 
Contohnya tahun 2021 laba 
BRI mencapai Rp32,4 triliun 
dan dikembalikan kepada 
negara dalam bentuk dividen 
Rp 14,05 triliun, dan pajak Rp 
12,5 triliun. Total kontribusi 
BRI kepada negara berda- 
sarkan laba rugi tahun 2021 
mencapai Rp26,5 triliun. 

“Kontribusi BRI kepada Pe- 
merintah tersebut kemudian 
dikelola masuk APBN dan 
kemudian kembali lagi men- 
jadi berbagai program ke 
masyarakat, dan kembali ke- 
pada rakyat. Oleh karena itu, 
BRI harus terus di-support 
oleh seluruh pihak,” tambah 
Sunarso 

BRI juga berkomitmen 
menciptakan sumber per- 
tumbuhan bisnis baru yang 
berkelanjutan. Sehingga, 
BRI mampu meningkatkan 
kontribusi terhadap raky- 
at dan negara. “BRI terus 
melakukan transformasi 
yang berkelanjutan untuk 
mempertahankan kinerja 
yang prominen, agar dapat 
terus tumbuh secara sehat 
dan makin tangguh,” tam- 
bahnya. 


Modernisasi organisasi harus terus dilakukan. Kuatnya konstruksi nalar dan gemulainya tafsir 


pemikiran sangat bergantung dalamnya akar yang tertanam. Inilah satu wasiat Gus Dur. 


Opini | Hlm 6 


#8 MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG 


2 SELASA, 7 FEBRUARI 2023 5 KLEKTA INDORESI A 


PODIUM Pena 


Jurnalisme Sampah 


“TERBUKTI, Ini Hubungan 
Khusus Kuat dengan Putri', 
demikian judul sebuah berita 
media online. Itu salah satu 
contoh berita umpan klik 
(clickbait) terkait dengan per- 
sidangan kasus pembunuhan 
berencana terhadap Brigadir 
Nofriansyah Yosua Hutabarat 


fl Lingkar Luar 
Jkt-Cikampek 
Hi Jkt.-Serpong 


atau Brigadir J di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan. 

Dalam kasus tersebut, ter- 
sr dakwa mantan Kepala Divisi 
Profesi dan Pengamanan 
(Kadiv Propam) Polri Ferdy 
Sambo dituntut penjara se- 
umur hidup, terdakwa Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri 
Candrawathi dituntut 8 tahun penjara, dan terdakwa Bha- 
rada E dituntut 12 tahun penjara. 

Setelah dibaca sampai tuntas berita dari judul di atas, 
ternyata tidak menjelaskan hubungan khusus apa antara 
mantan sopir Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Putri Candra- 
wathi, istri Ferdy Sambo. 

Berita kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir 
J diolah sedemikian rupa untuk memancing pembaca 
mengekliknya. Seperti dugaan hubungan khusus Sambo 
dengan seorang polwan cantik atau soal dana Rp100 triliun 
Sambo. 

Berita-berita sampah seperti itu tentu saja tidak akan 
ditemukan di media arus utama (mainstream), media yang 
bekerja sesuai standar jurnalistik. Namun, judul-judul hi- 
perbola alias bombastis kita temukan juga di Youtube. La- 
gi-lagi pengunjung akan gigit jari karena kontennya tidak 
mencerminkan judul. 

Dalam sebuah pertemuan Media Indonesia dengan De- 
wan Pers beberapa waktu lalu, Ketua Komisi Hukum dan 
Perundang-undangan Dewan Pers periode 2022-2025 Arif 
Zulkifli merisaukan merebaknya jurnalisme umpan klik. 

Arif juga merisaukan jurnalisme yang dibuat oleh para 
kreator konten yang bertujuan sekadar mendulang ad- 
sense. Berita yang berbasiskan algoritma, disukai, laku dan 
cepat diindeks oleh mesin pencari. Mereka tidak melaku- 
kan kerja-kerja jurnalistik (lazy journalism). 

Padahal, Pasal 1 Undang-Undang No 90 Tahun 1999 
tentang Pers menyebutkan bahwa pers adalah lembaga 
sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan 
kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, me- 
miliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan infor- 
masi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan 
grafik, maupun dalam bentuk lain dengan menggunakan 
media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran 
yang tersedia. 

Berita umpan klik dan jurnalisme malas pada dasarnya 
sama, hanya merangkum atau mencomot dari media sosial, 
sekadar mengejar klik dan viewers. Berita yang mengejar 
viral tidak memedulikan kualitas jurnalisme. Bahkan kode 
etik jurnalistik pun mereka buang ke tong sampah. 

The Oxford English Dictionary mendifinisikan clickbait 
adalah material put on the internet in order to attract atten- 
tion and encourage visitors to click on a link to aparticular 
web page (konten yang ada di internet/media online yang 
mempunyai tujuan menarik antusiasme pembaca dan men- 
dorong pengunjung untuk mengeklik sebuah link halaman 
situs tertentu). 

Ada sejumlah ciri berita umpan klik, antara lain judul- 
nya lebai (exaggeration), sensasional, menggunakan ka- 
limat tanya, misalnya “Apa kata Putri Candrawathi soal 
hubungannya dengan Brigadir J? Ini jawabannya”. Selain 
itu, berita umpan klik sering kali menggunakan kata seru 
(interjeksi) seperti wow!, keren!, duh!, astaga!. 

Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2023 menjadi wak- 
tu yang tepat untuk mengevaluasi kualitas jurnalisme di 
Tanah Air. Sejumlah media besar ternama juga banyak 
yang memainkan jurus umpan klik, jebakan klik, atau 
pancingan klik. 

Seharusnya, Dewan Pers mengambil tindakan atau 
setidaknya memanggil pers yang melakukan malapraktik 
jurnalisme. Bisa pula Dewan Pers membuat daftar media- 
media terverifikasi yang masih menggunakan praktik 
lancung jurnalisme tersebut. 

Saatnya pers nasional kembali ke khitah, bekerja sesuai 
Pasal 6 UU Pers No 40/1999, yakni memenuhi hak masyara- 
kat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demo- 
krasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak 
asasi manusia, serta menghormati kebinekaan, mengem- 
bangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang 
tepat, akurat, dan benar, juga melakukan pengawasan, 
kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan 
dengan kepentingan umum, serta memperjuakan keadilan 
dan kebenaran. 

HPN pada 9 Februari 2023 di Medan, Sumatra Utara, 
yang mengambil tema Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat, 
memiliki relevansi dengan kondisi pers saat ini, di saat 
sebagian media tampak menjauh sebagai pilar keempat 
demokrasi. 

George Orwell, seorang novelis, penulis esai, jurnalis, dan 
kritikus Inggris, mengatakan semakin jauh suatu masya- 
rakat hanyut dari kebenaran, semakin ia membenci orang 
yang mengucapkannya. Selamat HPN ke-28. Maju terus 
pers nasional. Tabik! 


Ade Alawi 
Dewan Redaksi Media Group 


E-PAPER MI 


Tilang Elektronik 
Menguras Anggaran 


PENERAPAN electronic traffic law enforcement (E-TLE) me- 
rupakan instruksi Kapolri Jenderal 
Listyo Sigit Prabowo untuk mengganti 
sementara sistem tilang manual. 

O| Namun, tidak semua kasus dibuat- 
kan surat tilang dan kemudian dikirim 
ke rumah pelanggar. Hanya 800 surat 
tilang per hari dari total 12 ribu kasus 
per hari yang dikirimkan Polda Metro 
Jaya. 

Biaya pengiriman melalui PT Pos 
Indonesia sebesar Rp6.300 per satu 
kali pengiriman per hari ialah alasannya. 

Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keter- 
tiban berlalu lintas di Ibu Kota? Benarkah pendataan 
nomor kendaraan yang semakin membaik akan memenga- 
ruhi pendapatan asli daerah (PAD)? Simak ulasannya di 
Fokus Megapolitan hari ini. (Ndf/X-11) 


FOKUS MI 
Or ct 


Pindai OR Code 
untuk ulasan 
selengkapnya. 


ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA 


PROGRES KERETA LRT JABODEBEK: Kendaraan melintas di samping jalur kereta light rail transit (LRT) di kawasan Tol Jagorawi, Jakarta, kemarin. Berdasarkan data yang dirilis 
PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada 4 Februari 2023, pembangunan konstruksi proyek LRT Jabodebek telah mencapai 89,1196 dan ditargetkan dapat beroperasi pada Juli 2023. 


Nahdlatul Ulama 
kian Kuat di Usia Seabad 


NU akan mempertahankan nilai-nilai 
lama yang diwariskan ulama dan kiai. 
Di sisi lain, NU menerima nilai baru 


yang lebih baik. 


FAisHoL TASELAN 
faishol@mediaindonesia.com 


ARI ini, Nahdlatul 

Ulama (NU) mera- 

yakan hari lahir 

yang ke-100 tahun 
atau satu abad di Sidoarjo, 
Jawa Timur. Organisasi kema- 
syarakatan terbesar di Indo- 
nesia itu diharapkan mampu 
terus menjaga peran besar 
mereka di tingkat nasional 
maupun global. 

Untuk itu, NU mesti senan- 
tiasa mempersiapkan diri 
menjadi organisasi keumatan 
yang mengglobal, sekaligus 
menyiapkan umat mereka 
sehingga mampu menghadapi 
berbagai masalah di masa- 
masa mendatang. 

“Umat NU harus menjadi 
umat yang kuat karena dia 
harus membimbing umat 
yang lain,” ujar Wakil Presi- 
den Ma'ruf Amin saat diminta 
tanggapan perihal perayaan 
Satu Abad NU, seusai membe- 
rikan kuliah umum di Akade- 
mi Angkatan Laut (AAL), Bumi 
Moro, Krembangan, Surabaya, 
kemarin. 

Dengan terus memperkuat 
diri, NU juga diharapkan kian 
digdaya di usia yang me- 
masuki abad kedua. Hal itu 
diungkapkan Sekjen Pengu- 
rus Besar Nahdlatul Ulama 
(PBNU) Saifullah Yusuf atau 
Gus Ipul dalam wawancara 
di program Primetime News 
Metro TV, kemarin. 

Dalam 100 tahun pertama, 
kata Gus Ipul, NU berupaya 
melayani umat dengan baik 


dalam urusan agama dan 
juga hal lain seperti masalah 
kemanusiaan. Adapun saat 
memasuki 100 tahun kedua, 
Ketua Umum PBNU Yahya 
Cholil Staguf di bawah arah- 
an Rais Aam KH Miftachul 
Akhyar mengangkat tema 
kepengurusan Merawat jagat, 
membangun peradaban. 

“Itu adalah gambaran yang 
akan kita tuju ke depan. Jagat 
harus kita rawat. Jagat punya 
persoalan yang cukup serius 
yang tentu terkait dengan 
peradaban. Itulah yang akan 
dibawa NU ke depan,” kata 
Gus Ipul. 

Dengan demikian, NU diha- 
rapkan lebih kuat dan kokoh 
meneruskan yang telah di- 
wariskan para pendiri, kiai, 
ulama, dan ketua umum sebe- 
lumnya. 

NU di satu sisi akan terus 
mempertahankan nilai-nilai 
lama yang selama ini diwaris- 
kan ulama dan kiai. Di sisi 
lain, NU menerima nilai baru 
yang lebih baik. “Ini yang 
menjadi pedoman ke depan. 
Kita menatap ke depan mela- 
lui inovasi yang dimungkin- 
kan secara agama,” kata dia. 


Solusi kebangsaan 

Sementara itu, Rais Aam 
PBNU KH Miftachul Akhyar 
menegaskan NU di usianya 
yang satu abad mesti mendo- 
rong umat Islam untuk kemba- 
li membangkitkan hati nurani 
dalam membangun tanggung 
jawab sosial. 

“NU secara khusus ingin 
membangkitkan hati nurani 


Nahdlatul Ulama (NU) 


m Berdiri: Januari 1926 


m Jumlah anggota: 95 juta (2021) 


" Pendiri: Hasyim Asy'ari 


" Ketua umum: KH Yahya Cholil Staguf 


Perjalanan dan Peran NU di Indonesia 


1926 
"NU didirikan sebagai umat 
Muslim Asy'ari ortodoks. 


1936 

"Sebelum Indonesia merdeka, 
melalui Muktamar Banjarmasin 
membumikan nama Indonesia 
dan mengusulkan Ir Soekarno 
sebagai pemimpin. 
1946 

nKH Wahid Hasyim meminta 
dibentuk departemen agama. 


1960 

NU menetralisasi kebijakan 
berbau komunisnya Bung 
Karno. 


1973 

NU menyatu dengan Partai 
Persatuan Pembangunan 
(PPP). 
1984 

m Abdurahman Wahid (Gus Dur) 


terpilih menjadi Ketua Umum NU. 


#NU menarik diri dari PPP. 


kaum muslimin, bukan ha- 
nya dengan wacana, melain- 
kan juga dengan tindakan, 
membangun opini publik ten- 
tang tanggung jawab sosial,” 
ujarnya, kemarin. 

Menurut Kiai Miftach, lang- 
kah itu harus dilakukan meng- 
ingat masyarakat telah dijang- 
kiti kesalahpahaman terhadap 
konsep kebebasan individu 
dan tidak menghiraukan tang- 
gung jawab publik. 

Senada, Direktur Eksekutif 
Parameter Politik Indonesia 
Adi Prayitno berharap per- 
ingatan Satu Abad NU menjadi 
pendorong bagi organisasi itu 
untuk dapat berkontribusi 
menyelesaikan permasalahan 
bangsa, terutama menyangkut 
isu sosial dan keagamaan. 


1930 

# NU berijtihad bahwa Indonesia 
adalah negara darusalam 
yang harus diperjuangkan 
melalui bahtsul masail. 
1943 

" NU melalui barisan Hizbullah 
dan lainnya berjuang 
bersama-sama menumpas 
penjajah Jepang. 


1952 
# NU bertransformasi 
menjadi partai politik. 


1965 

" NU melalui santri pondok dan 
barisan Pagar Nusa menjaga 
negara dan ikut bertempur 
saat komunis merajalela. 


1975 

sn NU meminta pemerintah 
mengayomi seluruh ormas 
Islam di Indonesia dan MUI. 


Sumber: NU/Litbang MI 


“Ke depan NU harus tingkat- 
kan daya penetrasinya dalam 
menyelesaikan masalah ke- 
bangsaan. Terutama terkait 
kebijakan pemerintah pada 
banyak isu strategis soal so- 
sial dan keagamaan. Publik 
berharap ada pemosisian dari 
NU. Itu yang harus semakin 
ditegaskan oleh NU,” ungkap- 
nya kepada Media Indonesia, 
kemarin. 

Menurut Adi, NU dapat 
menjembatani aspirasi ma- 
syarakat ke pemerintah. NU 
dapat mengatasi ketimpangan 
antara masyarakat dan peme- 
rintah. “NU ini didengar dan 
posisinya strategis. Jadi NU 
harus maksimalkan peran itu 
secara signifikan,” bebernya. 
(Che/Hnr/Des/HS/X-12) 


Tiga WNI Terluka Akibat Gempa di Turki 


DUTA Besar Indonesia untuk 
Republik Turki, Lalu Muham- 
mad Igbal, mengatakan 500 
warga negara Indonesia (WNI) 
berada di wilayah terdampak 
gempa di sana. Laporan se- 
mentara mengungkapkan tiga 
orang yang berpaspor Indone- 
sia mengalami luka-luka. 

“Sejauh ini dari sekitar 500 
WNI di sekitar lokasi, tiga 
orang terluka dan sudah di- 
tangani di rumah sakit ter- 
dekat,” kata keterangan res- 
mi Lalu Muhammad yang 
diterima Media Indonesia, 
kemarin. 

Menurut KBRI Ankara, me- 
reka yang terluka ialah satu 
orang di wilayah Kahraman- 


maras dan dua di Hatay. 

Pihak KBRI tengah mengu- 
payakan rumah penampung- 
an sementara untuk pengung- 
sian WNI sambil menunggu 
penanganan dari otoritas 
setempat. 

Selain hotline perlindungan 
WNI di #90 532 135 22 98, 
KBRI Ankara juga membuka 
link permintaan bantuan bagi 
WNI di https://docs.google. 
com/document/d/10eZDXzM 
N4gDUZIif8249WwBPRNyHY 
9Sld/edit. 

Upaya lain dari KBRI ialah 
berkoordinasi dengan otoritas 
lokal di daerah tersebut serta 
berkomunikasi dengan ang- 
gota Satgas Pelindungan WNI 


dan Perhimpunan Pelajar In- 
donesia (PPI) di sekitar lokasi. 

KBRI Ankara menyebutkan 
ada sekitar 6.500 WNI yang 
terdata tinggal di seluruh 
Turki. Sebagian besar WNI 
berstatus pelajar dan ma- 
hasiswa. Adapun sebagian 
lainnya adalah WNI yang me- 
nikah dengan warga setempat 
atau pekerja di organisasi 
internasional. 


Jalur gempa 

Kepala Pusat Gempa Bumi 
dan Tsunami BMKG, Daryono, 
dalam akun Twitter-nya me- 
nulis bahwa gempa berpusat 
di Turki selatan dan berada di 
persimpangan tiga lempeng, 


yaitu Anatolia, Arab, dan 
Afrika. 

Gempa susulan menunjuk- 
kan pecahnya patahan Anato- 
lia timur. Zona gempa susulan 
tampak dengan jelas memben- 
tang hingga 250 kilometer di 
sepanjang zona patahan. 

Menurut Daryono, gempa 
Turki memang dapat menye- 
babkan peningkatan aktivitas 
gempa tambahan di area yang 
sama. 

Namun, gempa tersebut sa- 
ma sekali tidak akan memicu 
gempa dahsyat di tempat lain 
di dunia. “Jangan otak-atik 
gathuk dengan teori rambatan 
gempa yang tidak berdasar,” 
tegasnya. (Cah/Ant/X-11) 


Polisi Cabut 
Status 
Tersangka 
Hasya 


POLDA Metro Jaya mencabut 
status tersangka mahasiswa Uni- 
versitas Indonesia (UI), Muham- 
mad Hasya Atallah Saputra, yang 
tewas dalam insiden kecelakaan 
lalu lintas yang melibatkan AKBP 
(Purn) Eko Setia Budi Wahono. 

“Mencabut surat ketetapan 
status almarhum (Hasya) dengan 
produk surat ketetapan tentang 
pencabutan status tersangka,” 
kata Kabid Humas Polda Metro 
Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu 
Andiko saat konferensi pers di ka- 
wasan BSD, Serpong, Tangerang 
Selatan, kemarin. 

Polisi juga meminta maaf telah 
menetapkan Hasya sebagai ter- 
sangka dalam kasus tersebut. Tru- 
noyudo mengatakan tim khusus 
yang melibatkan ahli dan internal 
menemukan ketidaksesuaian ad- 
ministrasi prosedur dalam proses 
penyidikan kasus kecelakaan itu. 
“Kami Polda Metro Jaya menyam- 
paikan permohonan maaf terha- 
dap beberapa ketidaksesuaian 
langkah yang kami ambil,” kata 
dia. 

Menindaklanjuti pencabutan 
status tersangka itu, Polda Metro 
Jaya juga memulihkan nama 
Hasya yang sempat ditetapkan 
sebagai tersangka. “Kedua, reha- 
bilitasi nama baik seusia dengan 
ketentuan yang berlaku.” 

Pihak keluarga Hasya meng- 
apresiasi langkah Polda Metro 
Jaya. Tim Advokasi dan Bantuan 
Hukum Iluni UI Gita Paulina me- 
ngatakan pencabutan status ter- 
sangka itu merupakan bentuk 
keseriusan dan realisasi komit- 
men Kapolda Metro Jaya untuk 
menelaah kembali penetapan 
Hasya sebagai tersangka. 

“Itu juga menjadi titik balik bagi 
upaya rehabilitasi nama baik dari 
Hasya beserta keluarga,” kata Gita 
melalui keterangannya, kemarin. 

Ketua Harian Kompolnas Benny 
Mamoto menilai ada langkah 
yang tidak profesional dalam 
penetapan Hasya sebagai tersang- 
ka. “Ada langkah yang tidak 
profesional karena tidak sesuai 
dengan prosedur operasi standar 
yang berlaku,” kata Benny kepada 
Media Indonesia, kemarin. 

Benny menyebut personel yang 
disebut tidak profesional berpo- 
tensi akan diproses secara etik. 
Proses secara etik akan dilakukan 
internal Polri. 

Lebih tegas, pakar hukum pida- 
na dari Universitas Trisakti Abdul 
Fickar Hadjar mengatakan polisi 
tidak cukup dengan meminta 
maaf. Polisi, kata dia, harus mela- 
kukan pendalaman kepada penyi- 
dik yang telah menetapkan Hasya 
sebagai tersangka. “Itu harus di- 
buktikan, kesengajaan atau tidak. 
Nah, itu baru urusannya Propam. 
Kalau memang penetapan itu 
disengaja biar ada efek yang lain, 
itu sudah kriminal sebenarnya,” 
tukasnya. (Faj/Ndf/X-12) 


MEDIA 


INDONESIA 


ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA 


DISETUJUI DPR: Ketua KPU Hasyim Asyari (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat rapat kerja 
bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. DPR menerima dan menyetujui rancangan peraturan KPU 
tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk DPR RI, provinsi, dan kabupaten/kota. 


Jokowi Prediksi Elektabilitas 


Prabowo Bisa Tertinggi 


PRESIDEN Joko Widodo meni- 
lai elektabilitas Ketua Umum 
Partai Gerindra Prabowo 
Subianto bisa menjadi yang 
tertinggi di periode Pemilu 
2024. Hal tersebut bisa terjadi 
jika Gerindra terus melanjut- 
kan kerja-kerja mereka yang 
selama ini sudah luar biasa. 
“Jika kerja keras dan didong- 
krak terus, Partai Gerindra 
potensial menjadi yang ter- 
atas. Elektabilitas Pak Prabowo 
juga potensial menjadi yang 
tertinggi,” ujar Jokowi dalam 
peringatan HUT ke-15 Partai 
Gerindra di Jakarta, kemarin. 
Dalam kesempatan terse- 
but, Kepala Negara juga me- 
nyampaikan terima kasih 


kepada Gerindra dan Prabowo 
atas dukungan yang telah di- 
berikan kepada pemerintah. 
Dukungan tersebut sangat 
membantu pemerintah dalam 
melakukan agenda-agenda 
besar bangsa. 

“Mulai dari mengendalikan 
pandemi covid-19, melanjut- 
kan reformasi struktural dan 
reformasi birokrasi, melanjut- 
kan hilirisasi komoditas sum- 
ber daya alam, hingga mem- 
perbaiki ekosistem UMKM,” 
tuturnya. 

Jokowi juga mengajak Ge- 
rindra untuk terus menjaga 
persatuan dan kesatuan 
bangsa serta meningkatkan 
kegotongroyongan sehingga 


Indonesia memiliki kekuatan 
dalam menghadapi tantangan 
dan memanfaatkan peluang 
yang ada. 

Dalam sambutannya, Pra- 
bowo mengakui kualitas kepe- 
mimpinan Jokowi. Pengakuan 
itu disampaikan Prabowo 
bukan sebatas pujian. “Bukan 
saya menjilat, tidak. Saya ha- 
nya mengatakan yang benar 
dan kalau pemimpin kita 
benar, harus kita akui.” 

Menteri Pertahanan itu me- 
nilai Jokowi ialah sosok pe- 
mimpin yang bisa mengambil 
keputusan tepat. Bahkan, ke- 
bijakan yang diambil cukup 
berani. “Kadang-kadang me- 
lawan tekanan-tekanan dari 


.. 
MI/SUSANTO 


HUT KE-15 PARTAI GERINDRA: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyapa 
simpatisan partai saat hadir dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) Partai Gerindra di Kantor DPP 
Gerindra, Ragunan, Jakarta, kemarin. HUT ke-15 Partai Gerindra dilaksanakan sederhana dengan 
menggelar pasar rakyat, donor darah, serta santunan anak yatim piatu. 


KIB Ingin Partai 
Kebangkitan Bangsa 
Bergabung 


PARTAI Amanat Nasional 
(PAN) tak mempermasalah- 
kan rencana pertemuan Partai 
Golkar dan Partai Kebangkit- 
an Bangsa (PKB). Bahkan, par- 
tai lambang matahari terbit 
itu berharap PKB bergabung 
ke Koalisi Indonesia Bersatu 
(KIB). 

“Kalau PKB jadi koalisi 
pilpres (Pemilihan Presiden 
2024) dengan Golkar, istilah- 
nya PKB itu buy one, get three. 
Beli satu dapat tiga,” kata 
Wakil Ketua Umum PAN Viva 
Yoga Mauladi. 

Anggota DPR periode 2014- 
2019 itu mendukung langkah 
yang dilakukan anggota KIB. 
Hal itu menjadi bukti KIB me- 
rupakan koalisi yang kompak 
dan solid. “Solid, kompak, dan 
sehati. Insya Allah akan terus 
berlanjut ke koalisi di Pilkada 
2024,” ungkap dia. 

Ia pun menyambut baik 


pertemuan Golkar dan PKB. 
Menurut dia, pertemuan terse- 
but sebagai sesuatu yang bagus 
bagi kontestasi Pilpres 2024. 

Sebelumnya, Ketua Umum 
PKB Muhaimin Iskandar me- 
nyampaikan langkah yang 
akan dilakukannya dalam 
waktu dekat, yakni menggelar 
pertemuan dengan Golkar. 
“Dalam waktu dekat saya 
akan melakukan pertemuan 
dengan Partai Golkar untuk 
membicarakan berbagai hal,” 
kata Muhaimin. 

Wakil Ketua DPR itu me- 
nyampaikan pertemuan ter- 
sebut bukan rencana mencari 
koalisi alternatif. Justru, ia 
merayu Golkar bergabung 
memperkuat koalisi. “Justru 
kita mengajak Golkar untuk 
bergabung,” ungkap dia. 

Tak hanya Golkar, PKB akan 
bertemu dengan partai lain. 
Semua partai dicoba dirayu 


agar mau bekerja sama di 
Pilpres 2024. “Ya, pokoknya 
semua partai akan kita ajak 
bicara,” ujar dia. 

Langkah jelas justru di- 
lontarkan Wakil Ketua Umum 
PKB Jazilul Fawaid. Menurut- 
nya, PKB berencana bertemu 
Partai Golkar pada 10 Feb- 
ruari 2023. Namun, lokasi 
pertemuan belum ditentukan. 
PKB dan Golkar masih men- 
cari tempat yang tepat untuk 
menggelar pertemuan. 

Wakil Ketua MPR itu tak me- 
nampik jika pertemuan men- 
datang dikatakan membahas 
politik, terutama perkembang- 
an menghadapi Pemilihan Pre- 
siden 2024. “Bertukar pikiran. 
Saling mengajak untuk men- 
cari yang terbaik. Posisinya, 
kan, gitu karena, kan, Golkar 
ada di KIB. Kami di PKB-Ge- 
rindra, kan, gitu,” sebut dia. 

Dia mengharapkan per- 
temuan nanti menghasilkan 
kesepakatan. Dengan demi- 
kian, mereka dapat mem- 
perkuat koalisi yang sudah 
dibentuk dengan Partai Ge- 
rindra. “Namun, kita belum 
bisa memprediksi ke sana, ya, 
karena masing-masing punya 
kalkulasi dan hitungannya.” 
(Atm/P-1) 


mana-mana, ini harus kita 
akui dan saya minta kader 
Gerindra mengerti itu,” ung- 
kap dia. 

Prabowo juga menyinggung 
sosok bakal calon wakil pre- 
siden (bacawapres). Dia me- 
nyebut penentuan calon wakil 
presiden masih lama. Prabowo 
yang juga menteri pertahanan 
(menhan) meminta keluarga 
besar Gerindra sabar menung- 
gu soal bacawapres. Hal itu 
nantinya pasti diputuskan 
bersama partai koalisi. “Te- 
nang aja,” ungkap dia. 

Dia mengaku pembahasan 
soal cawapres harus dilaku- 
kan mendalam. Itu sebab- 
nya dia belum bisa memasti- 
kan siapa sosok yang akan 
mendampinginya pada Pilpres 
2024. “Jangankan kalian, saya 
pun belum tahu siapa pun 
cawapresnya,” ujar dia. (Atm/ 
Uta/P-1) 


2 PEMILU 2024 


SELASA, / FEBRUARI 2023 


3 


Pemerintah dan 
Penyelenggara Pemilu 
Sepakat soal Dapil 


Peraturan KPU penetapan daerah 
pemilihan selambat-lambatnya akan 
rampung 9 Februari. Hal itu sesuai 
dengan Peraturan KPU Nomor 3/2022 
tentang tahapan Pemilu 2024. 


YakuB Pryatama W 
yakub.p@mediaindonesia.com 


PR dan pemerintah 
bersama penyeleng- 
gara pemilu, KPU, 
Bawaslu, dan DKPP, 
menyepakati rancangan per- 
aturan KPU (PKPU) terkait 
dengan penetapan lokasi dae- 
rah pemilihan (dapil). Hal 
itu bertujuan melaksanakan 
ketentuan UU Nomor 7 Tahun 
2017 serta Putusan MK Nomor 
80/PUU-XX/2022 tentang Pem- 
bentukan Daerah Pemilihan. 

Ketua Komisi II DPR Ahmad 
Doli Kurnia menerangkan 
rapat kali ini merupakan rapat 
lanjutan konsinyering (kon- 
sinyasi) sebelumnya yang 
menyepakati bahwa dapil le- 
gislatif DPR dan DPRD provinsi 
tidak berubah untuk Pemilu 
2024. 

“Jadi, seperti biasa, materi- 
nya banyak berkaitan dengan 
seluruh dapil, baik DPR RI 
maupun 514 kabupaten-kota, 
maka kita selalu melakukan 
rapat konsinyering, melaku- 
kan pendalaman, dan sampai 
pada kesepahaman,” tutur 
Doli saat memimpin rapat di 
Gedung DPR, Jakarta, kemarin. 

Kesekapatan itu tertera da- 
lam kesimpulan rapat kerja 
Komisi II DPR dengan Kemen- 
terian Dalam Negeri, KPU, 


Bawaslu, dan DKPP, kemarin. 
Ketua Bawaslu RI Rahmat 
Bagja menerangkan pihaknya 
telah melakukan uji publik 
dapil yang telah disusun KPU 
pada Selasa (31/1) lalu. “Ba- 
waslu melakukan pengawasan 
uji publik daerah pemilihan 
anggota DPR RI dan DPRD 
provinsi yang dilakukan KPU 
pada 31 Januari 2023. Secara 
prinsip Bawaslu menyepakati 
usul rancangan dapil yang di- 
ujipublikkan KPU,” tutur Bagja. 
Ketua DKPP Heddy Lugito 
juga mengaku telah mencer- 
mati soal PKPU yang mengako- 
modasi dapil. “Bagi DKPP, ting- 
gal pelaksanaannya saja. Yang 
perlu diperhatikan bahwa 
pada pelaksanaannya semua- 
nya harus memperhatikan 
pada stabilitas politik nasional 
agar tak lahir guncangan- 
guncangan ke depan.” 

Atas dasar tersebut, Doli 
mengatakan DPR, KPU, Ke- 
mendagri, Bawaslu, dan DKPP 
menyetujui rancangan per- 
aturan KPU tentang daerah 
pemilihan dan alokasi kursi 
anggota DPR RI, DPR provinsi, 
dan DPRD kabupaten-kota 
dalam Pemilihan Umum 2024 
beserta lampirannya yang 
merupakan bagian tidak ter- 
pisahkan dari PKPU. 

Kemudian, Kemendagri dan 
lembaga-lembaga penyeleng- 


gara pemilu juga bersepakat 
soal rancangan daerah pemi- 
lihan DPR Pemilu 2024 be- 
serta peta dapil dan rancang- 
an daerah pemilihan DPRD 
provinsi Pemilu 2024 beserta 
peta dapil. Terakhir, seluruh 
stakeholder kepemiluan juga 
menyepakati rancangan dapil 
DPRD kabupaten/kota Pemilu 
2024 beserta peta daerah pe- 
milihan. 


Jadi pertimbangan 

Ketua KPU RI Hasyim 
Asy'ari menerangkan UU Pe- 
milu hingga Perppu Nomor 1 
Tahun 2022 yang di dalamnya 
mengatur dapil DPR RI untuk 
daerah otonomi baru (DOB) 
Papua menjadi pertimbangan 
ketika menyusun PKPU dapil. 

“Juga ada putusan MK yang 
beri wewenang KPU untuk 
menetapkan dapil DPR RI 
dan provinsi sehingga aturan 
KPU nanti di dalamnya juga 
memuat lampiran dapil DPR 
RI, provinsi, dan kabupaten/ 
kota, termasuk DOB,” tutur 
Hasyim. 

Hasyim menargetkan PKPU 
penetapan dapil selambat- 
lambatnya akan rampung 
9 Februari. Hal itu sesuai 
dengan PKPU Nomor 3/2022 
tentang tahapan Pemilu 2024. 
“Jadi targetnya sebisa mung- 
kin hari ini (kemarin) sudah 
beres. Jadi, maksimal besok 
tanggal 7 sudah diundangkan 
PKPU tersebut. Dari PKPU 
tersebut nanti kita ambil, kita 
buat putusan KPU tentang pe- 
netapan dapil, baik itu DPR RI, 
provinsi, dan kabupaten/kota 
untuk Pemilu 2024.” (P-1) 


BEBERAPA daerah sentra pro- 
duksi padi sekitar Jabotabek 
dalam beberapa hari terakhir 
ini mulai memasuki masa 
panen raya padi. Daerah Jawa 
Barat sebagai penyangga pa- 
ngan Ibu Kota DKI Jakarta dan 
penyuplai pasokan beras na- 
sional yang mulai memasuki 
masa panen itu antara lain, 
Kabupaten Karawang, Kabu- 
paten Bekasi, dan Kabupaten 
Bogor. 

Menteri Pertanian (Men- 
tan) Syahrul Yasin Limpo 
(SYL) bahkan melakukan pa- 
nen dan mengecek kesiapan 
penggilangan dan penyaluran 
beras di tiga daerah sentra 
tersebut. Langkah tersebut 
untuk mengawal dan me- 
mastikan masuknya musim 
panen raya padi di awal 2023 
agar mendapatkan produksi 
melimpah dan stok beras na- 
sional dalam posisi kuat. 

“Panen pada Februari ini 
di Kabupaten Bogor seluas 
11.930 hektare (ha) dengan 
produktivitas 7,6 ton per ha, 
produksinya yakni 90.668 
ton gabah kering giling se- 
tara 54 ribu ton beras, dan 
Maret diperkirakan 9.070 ha 
yang menghasilkan 27.617 
ton beras. Lalu, Kabupaten 
Karawang memiliki luasan 
panen 16.034 ha, sedangkan 
luas panen Kabupaten Bekasi 
naik tiga kali lipat ketimbang 
tahun sebelumnya,” kata 
Mentan SYL usai panen raya 
padi, di Cileungsi, Bogor, Jawa 
Barat, kemarin. 

“Saat dunia menghadapi 
krisis pangan dan dunia kha- 
watir, tiga daerah sentra 
produksi ini memberi kabar, 
sektor pertanian tetap ber- 
produksi meski ada krisis. 
Panen ini juga membawa 
pesan pasokan beras melim- 


pah karena panen di mana- 
mana sehingga jangan lagi 
impor,” sambung SYL. 

Ia menyebutkan seluruh 
wilayah Indonesia pada Feb- 
ruari mengalami panen dan 
puncak panennya pada Ma- 
ret 2023. Berdasarkan data 
kerangka sampel area (KSA) 
Badan Pusat Statistik (BPS), 
prognosis panen padi Febru- 
ari 2023 seluas 1,0 juta ha dan 
Maret seluas 1,9 juta ha. 

Menurut dia, data yang 
diperoleh BPS merupakan 
data resmi negara yang tidak 
bisa diragukan lagi karena 
sudah menggunakan metode 
KSA. Adapun dari Kementan, 
pengolahan data mengguna- 
kan tiga metode, yaitu metode 
standing crop, laporan dae- 
rah, dan tinjauan di lapangan. 

“Jadi jangan meragukan 
data BPS. karena datanya 
sudah melalui proses pan- 
jang. Termasuk data KSA, lalu 
kami menggunakan 3 metode, 
standing crop, artificial intel- 
ligence, laporan daerah serta 
datang langsung ke lapangan. 
Hasilnya sama, beras kita cu- 
kup,” tutup SYL. 


Dukung lumbung pangan 

Bupati Karawang Cellica 
Nurrachadiana menyampai- 
kan Kabupaten Karawang 
merupakan daerah terluas 
area panen raya di seluruh 
Indonesia setelah Kabupaten 
Indramayu. Karawang juga 
merupakan lumbung pangan 
nomor dua yang memiliki 
produktivitas di atas 6 ton 
per ha. 

“Kami berterima kasih atas 
perhatian Menteri Pertanian 
Syahrul Yasin Limpo atas 
kondisi pangan di Karawang. 
Kami jamin keberlanjutan 
padi Karawang akan terus di- 


Jawa Barat Mulai Panen Raya, Pasokan Beras Melimpah 


pertahankan untuk menjaga 
dan mendukung lumbung 
pangan nasional. Bahkan, 
kami terus mempertahankan 
10 wilayah lumbung pangan 
Karawang yang memiliki 
produktivitas 7 ton per hek- 
tare,” ucapnya. 

Plt Kepala Dinas Tanaman 
Pangan dan Perkebunan Ka- 
bupaten Bogor Tatang Mu- 
lyadi mengatakan produksi 
padi di Kabupaten Bogor 
pada awal 2023 ini diper- 
kirakan meningkat dengan 
luas panen pada Februari 
mencapai 11.930 ha dengan 
produktivitas 7,6 ton per ha. 
Ini berkat kegiatan budi daya 
petani yang tetap berlang- 
sung meski di tengah kondisi 
yang tidak baik. 

“Kemudian, pertanian di 
kabupaten didukung oleh 
kearifan lokal yaitu mena- 
nam padi Cakrabuana dengan 
indeks pertanaman 400 atau 
tanam dan panen empat kali 
setahun yang produktivita- 
snya 7,6 ton per ha. Dengan 
begitu, pasokan beras di Bo- 
gor pada panen raya ini me- 
limpah,” ungkapnya. 

Kepala BPS Kabupaten 
Bekasi Nevi Hendri menye- 
butkan luas panen padi di 
Bekasi meningkat 3Yo dari 
luas panen tahun sebelum- 
nya. Peningkatan ini terjadi 
sejak 2021 yang dihitung ber- 
dasarkan metode KSA. Ada- 
pun luas baku lahan yang ada 
saat ini mencapai 47.000 ha. 

“Produksi padi dan beras 
dihitung hingga level kabu- 
paten dan kota. Termasuk 
hitungan di Kabupaten Bekasi 
yakni sejak 2021 luas panen- 
nya meningkat 396,” ujar Nevi 
saat mendampingi Mentan 
SYL dalam kegiatan panen 
raya, di Kabupaten Bekasi, 


Minggu (5/1) lalu. 

Dengan demikian, produksi 
yang ada mampu memenuhi 
kebutuhan masyarakat Beka- 
si atau dalam kategori cukup. 
Hanya, ia melihat masih ha- 
rus ada upaya maksimal pada 
sisi distribusi dari satu tempat 
ke tempat lainnya. 

“Produksi padi di Kabupa- 
ten Bekasi masuk posisi lima 
besar di Jabar. Ini menunjuk- 
kan potensi padi atau gabah 
di Kabupaten Bekasi luar 
biasa karena jadi penyangga 
pangan di Jawa Barat dan Ja- 
karta,” kata Nevi. 

Ketua Kontak Tani Nelayan 
Andalan Kabupaten Bekasi 
Mulyana memastikan kebu- 
tuhan dan pasokan beras di 
wilayahnya dalam kondisi 
aman dan melimpah. Bahkan, 
tidak menutup kemungkinan, 
beras dari Bekasi mampu 
menyangga kebutuhan beras 
di Jawa Barat dan Ibu Kota 
Jakarta. 

“Alhamdulillah panen 
musim ini hasilnya amat 
memuaskan. Padahal, secara 
jadwal tanam di sini sedikit 
maju. Saya pun menyam- 
paikan mutu padinya sangat 
bagus dan lembut sesuai ha- 
rapan petani,” ujarnya. 

Menurut Mulyana, produk- 
tivitas padi di Kabupaten 
Bekasi cukup bagus karena 
setiap kali tanam mampu 
menghasikan 6-7 ton per ha. 
Ini terjadi karena pemerin- 
tah terus memberi bantuan 
dan pendampingan kepada 
petani. 

“Salah satunya yakni ban- 
tuan alsintan (alat mesin per- 
tanjan) dan KUR (kredit usaha 
rakyat). Saya kira ini sangat 
membantu karena dapat me- 
ningkatkan produksi padi,” 
pungkas Mulyana. (RO/S3-25) 


4 


SELASA, / FEBRUARI 2023 


POLITIK & HUKUM 


MEDIA 
INDONESIA 


| 


1. 


Pj 


MI/SUSANTO 


PEMERIKSAAN DITO MAHENDRA: Saksi Mahendra Dito Sampurno dijaga pengawal keluar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), Jakarta, kemarin. Mahendra Dito diperiksa penyidik sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah 


Agung (MA) Nurhadi. 


Surya Darmadi Dituntut 
Penjara Seumur Hidup 


Surya Darmadi juga didenda sebesar 
Rp1 miliar subsider enam bulan bui. 


Canora Yuri NuratLam 
redaksi@mediaindonesia.com 


EMILIK PT Duta Palma 
Group Surya Darmadi 
dituntut penjara seu- 
mur hidup terkait kasus 
dugaan korupsi pengurusan izin 
hak guna usaha (HGU) di Indra- 
giri Hulu, Riau. Ia juga didenda 
sebesar Rp1 miliar subsider 
enam bulan kurungan. 
“Menghukum terdakwa 
Surya Darmadi dengan pidana 
penjara seumur hidup dan 
denda Rp1 miliar,” kata jaksa 
penuntut umum (JPU) pada 
Kejaksaan Agung M Syarifuddin 
di Pengadilan Tindak Pidana Ko- 
rupsi (Tipikor) pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat, kemarin. 


Jaksa menilai Surya terbukti 
bersalah melakukan tindakan 
korupsi dan pencucian uang 
sebagaimana diatur dalam da- 
kwaan kesatu Primair. Denda 
yang diminta juga wajib dilu- 
nasi dalam waktu sebulan sete- 
lah vonis berkekuatan hukum 
tetap. 

Jaksa juga meminta hakim 
memberikan pidana peng- 
ganti ke Surya. Totalnya 
ialah Rp4.798.706.951.640 
dan US$7.885.857,36 serta 
Rp73.920.690.300.000 yang ma- 
suk dalam hitungan kerugian 
keuangan negara. 

Pidana pengganti itu wajib 
dibayarkan dalam waktu sebu- 
lan setelah vonis berkekuatan 
hukum tetap. Jika tidak, harta 


benda Surya bakal dirampas 
untuk dilelang oleh jaksa. “Apa- 
bila tidak cukup) akan diganti 
dengan pidana penjara 10 ta- 
hun,” kata jaksa. 

Surya Darmadi didakwa 
memperkaya diri sendiri, me- 
rugikan negara, dan pereko- 
nomian negara hingga Rp86,53 
triliun. Dia juga didakwa me- 
lakukan pencucian uang pada 
periode 2010-2022 berupa pem- 
belian tanah, properti, membe- 
rikan pinjaman kepada pihak 
yang terafiliasi, membiayai 
pembangunan pabrik, hingga 
pembelian saham. 

JPU pada Kejaksaan Agung 
menjelaskan nominal tiap keru- 
gian berbeda. Surya diduga 
memperkaya diri sendiri atau 
orang lain maupun korporasi se- 
besar Rp7,59 triliun dan US$7,88 
juta yang dikonversi ke rupiah 
saat ini menjadi Rp117,6 miliar. 


Jaksa juga mendakwa Surya 
merugikan keuangan negara se- 
besar Rp4,79 triliun dan US$7,88 
juta yang dikonversi ke rupiah 
saat ini menjadi Rp117,6 miliar. 


Tidak terima 

Surya Darmadi tidak terima 
dituntut seumur hidup. Pertim- 
bangan permintaan hukuman 
itu dinilai tidak masuk akal. 

Salah satu yang diprotes 
Surya ialah soal tudingan ter- 
bukti melakukan tindak pidana 
pencucian uang (TPPU). Dia 
mengeklaim perusahaannya 
tidak melakukan hal tersebut. 

“Dari mulai usaha saya eng- 
gak ada mikir TPPU. Kalau saya 
ada TPPU, aku utang bank pu- 
luhan triliun, saya enggak ada 
utang bank. Saya ada untung, 
saya langsung lunasin bank,” 
kata Surya. 

Surya mengeklaim aliran 


dana perusahaannya bisa dicek. 
Dia juga membantah kasusnya 
disebut skandal besar. Menu- 
rutnya, kepulangannya bukti 
kooperatif kepada penegak 
hukum. “Kalau saya dianggap 
megakoruptor, saya enggak 
akan pulang dari Taiwan me- 
nyerahkan diri.” 

Kuasa hukum Surya, Juniver 
Girsang, menilai tuntutan jaksa 
dibuat dengan memaksakan 
kehendak, utamanya di bagian 
adanya kerugian negara. 

“Sangat tidak rasional jaksa 
penuntut umum mengatakan 
ada kerugian negara karena ada 
perambahan hutan dan keru- 
sakan lingkungan karena tidak 
membayar PSDH karena Duta 
Palma tidak melakukan pembu- 
kaan lahan hutan, namun hanya 
melanjutkan usaha yang telah 
terbangun oleh pemilik lama,” 
tegas Juniver. (P-5) 


Tawarkan Berobat ke Singapura Kalau Lukas 


KOMISI Pemberantasan Korupsi 
(KPK) pernah menawarkan 
pemberian fasilitas berobat 
ke Singapura untuk Gubernur 
nonaktif Papua Lukas Enembe 
jika mau ditahan. Komitmen itu 
kini ditagih melalui surat yang 
ditulis tangan oleh tersangka 
dugaan suap tersebut. 

Juru bicara bidang penindak- 
an KPK Ali Fikri mengatakan 
fasilitas itu tidak berlaku 
karena Lukas tidak memenuhi 
persyaratan awal. Kualifikasi 
pemberian fasilitas pengobatan 
ke Singapura itu bisa diberikan 


jika orang nomor satu di Papua 
itu kooperatif. "Faktanya, kan, 
sebaliknya. Yang bersangkutan 
(Lukas Enembe) tidak kooperatif 
sehingga dilakukan tindakan 
upaya paksa penahanan oleh 
KPK," kata Ali di Jakarta, 
kemarin. 

Ali menjelaskan fasilitas 
itu ditawarkan saat Lukas 
mengeluh sakit, tetapi tidak bisa 
berobat di Singapura karena 
dicegah KPK sebelum ditahan. 
Saat itu dia meminta lembaga 
antirasuah membatalkan 
larangan ke luar negeri untuk 


menjalani pemeriksaan medis. 

KPK lantas menawarkan 
pemberian fasilitas berobat ke 
Singapura jika Lukas kooperatif 
menjalani proses hukumnya. 
Namun, syarat lainnya ialah dia 
wajib diperiksa di Rumah Sakit 
Pusat Angkatan Darat (RSPAD) 
Gatot Soebroto, Jakarta. 

Dokter dari RSPAD menen- 
tukan pemberian fasilitas 
tersebut. Jika diizinkan, 
Lukas bakal diterbangkan ke 
Singapura untuk berobat. 

Kenyataannya, Lukas malah 
mencoba kabur ke luar negeri 


saat proses hukumnya berjalan. 
Karena itu, penawaran 
itu langsung gugur. Ali juga 
menegaskan peluang berobat 
ke Singapura yang sebelumnya 
diberikan itu bukan janji. 
"Tidak bisa kemudian ditarik 
kesimpulan ada janji yang 
diberikan oleh KPK," ucap Ali. 
Sebelumnya, Ali mengungkap 
pihaknya telah menerima surat 
dari Gubernur nonaktif Papua 
Lukas Enembe. Menurutnya, 
surat tersebut tidak berisi 
penagihan janji ke Ketua KPK 
Firli Bahuri. "Bukan tagih 


Kooperatif 


janji sebenarnya karena tidak 
ada yang dijanjikan," kata Ali 
kepada Media Indonesia melalui 
keterangan tertulis, Sabtu (4/2). 

Ia menegaskan pertemuan 
Firli dengan Lukas pada 3 
November 2022 dilakukan 
secara terbuka. Saat itu turut 
hadir pula penyidik, tim dokter, 
pihak keluarga Lukas, Kapolda 
Papua, Badan Intelijen Negara 
(BIN), dan jajaran komando 
daerah militer (BIN). Antara 
Firli dan Lukas, lanjut Ali, tidak 
terdapat pembicaraan khusus. 
(Can/P-5) 


Konflik Kepentingan 
Pejabat Bikin 
Anjlok IPK 


MENTERI Koordinator Bi- 
dang Politik, Hukum, dan 
Keamanan Mahfud MD meng- 
ungkapkan korupsi politik 
dan konflik kepentingan para 
pejabat menjadi salah satu 
penyebab utama turunnya 
indeks persepsi korupsi (IPK) 
Indonesia dari 34 menjadi 
38 poin. 

"Yang banyak disorot itu 
korupsi politik dan conflict 
Of interest karena politisi 
ikut ke bisnis. Pejabat ikut 
menentukan bisnis punya 
perusahaan, punya saudara, 
dan sebagainya," ujar Mahfud 
seusai rapat terbatas terkait 
anjloknya IPK Indonesia 
yang dipimpin Presiden Joko 
Widodo di Istana Merdeka, 
Jakarta, kemarin. 

Selain itu, penyusunan 
dan pengesahan peraturan 
perundangan yang tidak 
memenuhi aspek keadilan 
menjadi penilaian yang 
memengaruhi rendahnya 
nilai indeks Indonesia. Mahfud 
memastikan pemerintah 
akan melakukan perbaikan 
dan komitmen berperang 
melawan korupsi. 

Salah satunya memasifkan 
penggunaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE). Dengan 
adanya platform tersebut, 
semua proyek atau kegiatan 
di kementerian/lembaga akan 
dijalankan secara daring. 

"Sehingga nanti tidak ada 
lagi tawar-menawar, apalewat 
lisan, apa lewat yang lain. 
Di situ kalau ada yang mau 
proyek, ada pedomannya. 
Siapa yang menang, ambil. Itu 
SPBE, terutama untuk APBN," 
jelas Mahfud. 

Diketahui, Presiden 
memanggil Mahfud, Ketua 
KPK Firli Bahuri, Kapolri 
Listyo Sigit Prabowo, dan 
Jaksa Agung ST Burhanuddin 
terkait IPK. Dalam rapat 
itu Mahfud mengatakan 
selama ini pemerintah pusat 
masih menemui sejumlah 


“Yang banyak 
disorot itu 
korupsi politik 
dan conflict of 
interest karena 
politisi ikut ke 
bisnis." 

Mahfud MD 


Menteri Koordinator Bidang 
Politik, Hukum, dan Keamanan 


persoalan, terutama terkait 
hal-hal yang berkaitan dengan 
ekonomi. Sebagai contoh, 
proses perizinan, kemudahan 
berinvestasi, dan kepastian 
hukum dalam berusaha. 

Selain itu, komentar 
nyeleneh dari sejumlah 
menteri terkait penindakan 
korupsi ternyata memberi 
dampak pada penurunan 
indeks persepsi korupsi 
Indonesia. "Tadi disampaikan 
di dalam rapat bahwa itu 
juga memengaruhi turunnya 
indeks karena seakan-akan 
pemerintah tidak mau ada 
operasi tangkap tangan," ujar 
Mahfud. 

Namun, Mahfud belum 
tahu tindakan Presiden atas 
pernyataan itu. "Pernyataan- 
pernyataan pejabat seperti Pak 
Luhut itu nanti biar Presiden 
yang akan menyampaikan 
apakah itu tepat apa tidak. 
Nanti akan ada arahan khusus 
dari Presiden, mungkin dua 
atau tiga hari ke depan untuk 
menyikapi ini secara lebih 
formal," jelasnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua 
Komisi III DPR Ahmad Sahroni 
mengatakan pemberantasan 
korupsi di Indonesia belum 
sempurna. "Tapi seiring 
waktu berjalan, perbaikan- 
perbaikan yang dilakukan 
terbukti memperlihatkan 
hasil yang baik," kata Sahroni, 
kemarin. (Pra/Atm/P-5) 


MI/MOH IRFAN 


AKSI BURUH DI DEPAN DPR: Ratusan buruh melakukan 

aksi damai menyuarakan penolakan atas Perppu No 2 Tahun 
2022 terkait omnibus law Cipta Kerja di Depan Gedung DPR, 
Jakarta, kemarin. Ada sembilan poin yang dipermasalahkan 
dalam omnibus law Cipta Kerja, yakni meliputi upah minimum, 
outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, PHK, pengaturan cuti, 
jam kerja, tenaga kerja asing, dan sanksi pidana. 


MI/MOH IRFAN 


SIDANG PENDAHULUAN: ketua Majelis Hakim Konstitusi Saldi Isra didampingi hakim Wahiduddin 
Adams dan hakim Suhartoyo (kanan) saat akan memimpin sidang uji materiel Undang-Undang 
Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Sidang tersebut 
beragendakan pemeriksaan pendahuluan. 


Pasal Penghinaan di KUHP 
Takut Disalahgunakan 


MAHKAMAH Konstitusi (MK) 
menggelar sidang pengujian 
materiel Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2023 tentang Kitab Un- 
dang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). Pengajar Fakultas Hu- 
kum Indonesia Fernando Manul- 
lang mengatakan tiga masalah 
yang mendasari pengajuannya. 
Pertama, subjek hukum bisa 
dianggap subjek hukum bila ada 
pemberian hak dan kewajiban 
dari pihak yang berfungsi mem- 
buat dan menerapkan hukum. 
"Implikasinya, subjek hukum 
pada hakikatnya adalah ide 
fiksi karena mustahil seseorang 
yang alamiah sekalipun 
mendeklarasikan hak dan 
kewajiban, adaorganhukum yang 
bilang ada hak dan kewajiban," 


ujar Fernando di Gedung MK, 
Jakarta, kemarin. Sidang itu 
dipimpin Hakim Konstitusi 
Suhartoyo dan beranggotakan 
Hakim Konstitusi Arief Hidayat 
dan Hakim Konstitusi Daniel 
Yusmic P Foekh. 

Kedua, kata Fernando, soal 
menjelaskan fiksi dengan realitas 
dengan teori filsuf Swedia 
Axel Hagerstrom. Hagerstrom 
memandang hukum secara 
objektif berada di luar diri 
manusia. "Sesuatu di luar diri 
manusia bukan sebagai realitas, 
melainkan nihil," tutur dia. 

Fernando menuturkan hal 
ketiga soal paradigma yuridis. 
Ada kebiasaan yang dikenal 
dengan lembaga peradilan 
untuk memuliakan hakim dan 


peradilan. 

Pemohon yang lain, dosen 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta Dina Listiorini, 
mengkritik pasal penghinaan 
presiden dalam KUHP. Dina 
khawatir pasalitu disalahgunakan 
terhadap orang yang meng- 
ungkapkan pemikirannya. 

"(Pasal penghinaan terhadap 
presiden) bisa diterjemahkan 
secara sepihak atau bisa 
dipidanakan hanya karena kami 
berpikir atau menyampaikan 
kekritisan," kata Dina. 

Dina mengatakan masyarakat 
bisa menyalurkan kekritisan 
dalam bentuk kalimat, gambar, 
dan simbol. Jurnalis, bloger, 
dan vloger juga disebut kerap 


menyampaikan gagasan dengan 
berbagai cara. 

Dina mencontohkan Majalah 
D&R edisi 7 Maret 1998. Sampul 
majalah itu menggambarkan 
Presiden Soeharto sebagai 
raja di kartu remi. Menteri Pe- 
nerangan kala itu, R Hartono, 
mempermasalahkan hal ter- 
sebut. "Padahal, hal itu ditujukan 
untuk menunjukkan privilese 
yang diterima Soeharto sebagai 
presiden dan perilaku kekuasaan 
seolah-olah beliau raja Jawa," 
ujar dia. 

Hakim Konstitusi Suhartoyo 
menyatakan perbaikan per- 
mohonan dari para penggugat 
dan kuasa hukumnya diterima. 
Suhartoyo turut mengesahkan 
bukti-bukti yang diajukan. 
"Majelis panel akan melaporkan 
permohonan ini dan rapat 
permusyawaratan hakim. 
Kepaniteraan akan memberi 
informasi lebih lanjut ke kuasa 
hukum dan prinsipiel," tutur dia. 
(Teo/P-5) 


MEDIA 
INDON ESIA 


Cuaca Jakarta dan Sekitarnya @ PAGI (00.05 - 12.00) 


Jakarta Pusat 


hi 
ht 
S 


@ Hujan ringan 
@ Hujan ringan 
(@& Cerah berawan 


Jakarta Utara 


Jakarta Selatan 


Ae 
e 


@ Hujan ringan 
@ Berawan 
(& Hujan Ringan 


@ Hujan ringan 
@ Hujan petir 
(@& Berawan 


MEGAPOLITAN 


@ SIANG (12.05 - 18.00) 


Jakarta Timur 


ti 
Ya 
ed 
& Hujan ringan 
@ Hujan ringan 
@ Berawan 


@ Hujan ringan 
@ Hujan petir 
@& Berawan 


Jakarta Barat 


@& MALAM (18.05 - 24.00) 


ag 
GT 
@ 
@ Hujan ringan 
@ Berawan 
@ Hujan ringan 


Kepulauan Seribu 


— 
yr 
d 
@ Cerah berawan 


@ Hujan sedang 
8 Hujan ringan 


Tangerang 


bi 
db 
( d 
d, 
@ Hujan ringan 
@ Hujan sedang 
(@ Hujan sedang 


SELASA, / FEBRUARI 2023 5 


Bekasi 


ai 
& 
d 
Fs) Hujan ringan 
Hujan ringan 
@ huj g 
@& Hujan ringan 


& 
da 
4 
8 Cerah berawan 


@ Hujan sedang 
(@ Hujan ringan 


O JAKARTA SELATAN 


Jaksa 
Tolak 
Pleidoi 


para 
Terdakwa 


JAKSA penuntut umum meno- 
lak nota pembelaan atau plei- 
doi dari terdakwa kasus pe- 
rintangan penyidikan atau 
obstruction of'justice tewasnya 
Brigadir J, Chuck Putranto. 

Jaksa mengatakan dalam 
nota pembelaan yang diusung 
Chuck hanya menerangkan 
kondisi yang dialaminya saat 
menjadi sekretaris pribadi 
terdakwa Ferdy Sambo. 

“Pada pokoknya menyam- 
paikan bahwa kondisi yang 
dialami dan dirasakan terdak- 
wa selama menjadi sekretaris 
pribadi Kadiv Propam adanya 
budaya hierarki di kepolisian 
sehingga terdakwa menjalani 
proses sidang saat ini,” kata 
jaksa di Pengadilan Negeri 
(PN) Jakarta Selatan, kema- 
rin. 

“Menurut kami, bukan bagi- 
an dari pembuktian tindak 
pidana yang sedang dihadapi 
sehingga terhadap pembe- 
laan tersebut kami penuntut 
umum tidak akan menang- 
gapinya,” imbuhnya. 

Jaksa menganggap Chuck 
mampu untuk menolak perin- 
tah Sambo. Ia diperintah Sam- 
bo untuk mengambil rekaman 
digital video recorder (DVR) 
closed-circuit television (CCTV) 
Kompleks Polri Duren Tiga, 
Pancoran, Jakarta Selatan. 

Jaksa juga menolak pleidoi 
Arif Rachman Arifin. Jaksa 
menyatakan pleidoi yang di- 
ajukan Arif tidak dapat meng- 
gugurkan terhadap tuntut- 
annya. 

“Kami tim jaksa berpenda- 
pat bahwa pleidoi tim pena- 
sihat hukum harus dikesam- 
pingkan, selain itu uraian 
pleidoi tersebut tidak memi- 
liki dasar yuridis yang kuat 
yang dapat digunakan un- 
tuk menggugurkan tuntutan 
jaksa,” kata jaksa. 

Jaksa meminta kepada pi- 
hak majelis hakim untuk 
memeriksa dan mengadili 
perkara tersebut. “Menjatuh- 
kan putusan sebagaimana 
diktum tuntutan jaksa yang 
telah dibacakan pada Jumat,” 
terang jaksa. 

Tersangka kasus obstruction 
of justice dalam kasus pembu- 
nuhan berencana Brigadir J, 
yaitu Sambo, Brigjen Hendra 
Kurniawan, AKP Irfan Wid- 
yanto, Kombes Agus Nurpa- 
tria, Arif, Komisaris Baiguni 
Wibowo, dan Chuck. 

Sementara itu kuasa hukum 
terdakwa Irfan Widyanto ti- 
dak mengajukan duplik atau 
respons dari replik JPU. Pada- 
hal Jaksa menolak seluruh 
pleidoi yang diajukan. 

Tim kuasa hukum menya- 
takan tetap berpegangan ke- 
pada nota pembelaan dan 
mengaku siap menghadapi 
sidang putusan yang digelar 
pada 24 Februari mendatang. 
(Ndf/J-1) 


O MABES POLRI 


| » 


Y 
12 


JKT 


MI/USMAN ISKANDAR 


RUGI RP70 TRILIUN AKIBAT KEMACETAN: Kepadatan lalu lintas saat jam pulang kantor di Jalan Kramat Raya, Salemba, Jakarta 
Pusat, kemarin. Ditlantas Polda Metro Jaya mencatat indeks kemacetan di Ibu Kota kian mengkhawatirkan, yakni di angka 5396. Sementara 
itu, pada 2022 kerugian negara akibat kemacetan di Jakarta diperkirakan lebih dari Rp70 triliun. 


O JAKARTA UTARA 


Infrastruktur JIS Diperbaiki 


ENJABAT Gubernur 
Px Jakarta Heru Budi 

Hartono mengatakan 
Pemerintah Provinsi DKI Ja- 
karta dan jajaran akan segera 
memperbaiki kerusakan infra- 
struktur di sekitar Jakarta 
International Stadium (JIS), 
Jakarta Utara. 

Selain itu, pihaknya akan 
melebarkan akses jalan menu- 
ju JIS. 

Heru menyatakan hal itu 
di Gedung DPRD DKI Jakarta, 
kemarin, sebagai jawaban atas 
protes warga seusai menonton 
penyelenggaraan konser Dewa 
19 di JIS, Sabtu (4/2). 

Sebelumnya, Heru meng- 
aku belum tahu soal adanya 
kerusakan infrastruktur di ka- 
wasan JIS itu. Justru baru tahu 
setelah muncul protes warga 
atas rusaknya infrastruktur 
pelengkap di sekitar stadion 
tersebut. 

Heru mencatat pengalaman 
menonton konser Dewa 19 di 
JIS, seperti shuttle bus penuh, 
jalanan macet, dan harus jalan 


kaki 1 jam lebih. 

“Dari belakang (JIS) akan 
diperbaiki, jalurnya akan di- 
lebarkan, infrastruktur kami 
bagusi (perbaiki),” ujar Heru 
lagi. 

Heru menambahkan, Pem- 
prov DKI Jakarta melalui PT 
Transportasi Jakarta (TJ) juga 
akan mendukung penyeleng- 
garaan kegiatan di JIS. 

Caranya dengan menyedia- 
kan armada Trans-Jakarta ke 
arah JIS dari sejumlah titik. 
“Kalau transportasi publik, 
kami bisa atasi. Setiap ada 
kegiatan nanti di JIS, kami 
dukung, Trans-Jakarta bisa 
masuk,” ungkap mantan Wali 
Kota Jakarta Utara itu. 

Untuk diketahui, lanjut Heru, 
penyelenggaraan konser Dewa 
19 di JIS menuai kontroversi 
sebab konser dengan total 75 
ribu penonton itu menimbul- 
kan kemacetan di berbagai 
titik di dekat JIS. 

Kemacetan itu disebabkan 
beberapa hal, misalnya, trans- 
portasi umum di sekitar JIS 


tergolong minim. 

Kemudian, jalan di sekitar 
JIS juga tergolong sempit. Keke- 
cewaan penonton Dewa 19 
tercurahkan di berbagai akun 
media sosial. 

Ketua Komisi B DPRD DKI 
Jakarta Ismail menduga pihak 
promotor konser dan penge- 
lola JIS kurang matang dalam 
mempersiapkan penyeleng- 
garaan konser grup Dewa 19 
itu. 

Akibat dari kurang persiap- 
an tersebut, para penonton 
harus berhadapan dengan 
semrawutnya situasi di luar JIS 
saat konser selesai. JIS, lanjut 
Ismail, memang tidak didesain 
untuk dikunjungi dengan ang- 
kutan pribadi, tetapi angkutan 
umum. 

Namun, dalam acara konser 
Dewa 19 tersebut juga terlihat 
ketidaksiapan penyelenggara 
untuk mempersiapkan armada 
jemputan yang memadai. 

Dampaknya, penonton me- 
numpuk hingga beberapa jam 
bahkan ada yang terpaksa ber- 


jalan kaki ke kantong parkir 
yang disediakan di JI Expo 
Kemayoran karena tidak ke- 
bagian bus antaran. 

Ismail menegaskan harus 
ada rekayasa lalu lintas mak- 
simal yang mengatur arus 
keluar penonton ketika JIS di- 
kunjungi orang dalam jumlah 
sangat banyak dan waktu yang 
bersamaan. 

“Lokasi JIS ini tidak seideal 
untuk dikunjungi dengan jum- 
lah banyak dalam waktu seke- 
tika sehingga pengelola harus 
mempersiapkan rekayasa lalu 
lintas dan jenis serta jumlah 
armada yang mengantar dan 
menjemput penonton,” kata 
Ismail. 

Ia juga menduga kurangnya 
sosialisasi penyelenggara kon- 
ser terkait dengan titik park 
and ride bagi penonton konser 
Dewa 19 di JIS yang membawa 
kendaraan pribadi. 

“Saat Fomula E itu tersosiali- 
sasikan dengan baik. Lancar. 
Nah, ini mungkin kurang,” 
imbuhnya. (Put/Ssr/J-1) 


LINTAS BERITA 
Tawur akibat Saling Ejek di Cipayung 


DUA kelompok remaja terlibat tawur di Jalan Raya Cilangkap, 
Cipayung, Jakarta Timur, kemarin. Kedua kelompok terlibat 
aksi saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan 
petasan. Di duga tawur terjadi hanya karena saling ejek dan 
langsung berjanjian melalui media sosial untuk tawur. 

Dari video amatir, tampak salah satu kelompok remaja 
melakukan konvoi sepeda motor, sebelum akhirnya terlibat 
aksi dengan kelompok remaja lainnya di Jalan Raya Cilangkap. 
Keduanya pun langsung melakukan aksi saling serang dengan 
menggunakan senjata tajam berukuran besar. 

Bahkan, beberapa remaja menyerang dengan mengguna- 
kan petasan yang ditembakkan ke arah lawan dan permuki- 
man warga. 

Warga sekitar merasa resah atas hal yang terjadi. Eri, warga 
sekitar, khawatir para pelaku dapat saja menyerang dan 
merusak fasilitas milik warga. 

Eri mengharapkan agar pihak kepolisian lebih rutin mela- 
kukan patroli dan menindak tegas para pelaku untuk mem- 
berikan efek jera. (MGN/J-1) 


Komisi B DPRD DKI Kawal Penuh Proyek ITF 


KOMISI B DPRD DKI Jakarta menyatakan siap menga- 
wal proyek pembangunan fasilitas pengolahan sampah 
berteknologi tinggi atau intermediate treatment facility (ITF) 
Sunter yang akan dikerjakan PT Jakarta Solusi Lestari (SL), 
anak usaha PT Jakarta Propertindo (Jakpro). 

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyatakan ITF 
Sunter merupakan pilot project (percontohan) pembangunan 
fasilitas pengolahan sampah terpadu di dalam kota. Anggaran 
pembangunan proyek tersebut dialokasikan Rp517 miliar 
melalui penyertaan modal daerah (PMD) PT Jakpro. 

“Ini adalah pilot project. Kita mesti pastikan ini di-backup 
penuh. PT Jakpro harus dampingi PT JSL menyelesaikan 
proyek ini," ujarnya, kemarin. 

Ismail memastikan, pihaknya akan mengawal tahapan 
pembangunan ITF yang dikerjakan PT JSL itu agar mencapai 
hasil sempurna. PT Jakpro pun diminta tetap mengontrol 
pembangunan proyek itu dengan ketat. 

Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin mengutarakan, 
sejauh ini, tahapan pembangunan ITF Sunter telah sampai 
pada fase klarifikasi dari peserta tender proyek. 

“Jadi, memang perlu kita dalami karena ITF Sunter ini ada 
tantangan terkait dengan kondisi lahan yang memengaruhi 
desain. Saat ini kami sedang dalami aspek teknis pengem- 
bangan desain," tandasnya. (Put/J-1) 


AT 
N 


“1 
PE 4 


KAA 


MI/USMAN ISKANDAR 


TEMPAT REKREASI BARU: Warga kongko di kompleks 
Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, kemarin. TIM yang 
merupakan kawasan kreatif serta pusat laboratorium seni dan 
budaya tersebut setiap sore dan akhir pekan ramai dikunjungi 
warga karena memiliki spot instagramable ataupun untuk 
tempat nongkrong. 


MI/RAMDANI 


MENUTUPI LAMPU 
JALAN: Petugas dari Dinas 
Pertamanan dan Hutan Kota 
Pemprov DKI Jakarta Bidang 
Jalur Hijau memangkas 
dahan yang menghalangi 
lampu taman dan trotoar 

di kawasan Jalan Sudirman, 
Jakarta Pusat, kemarin. 
Pamangkasan tersebut 
agar lampu taman dan 
trotoar sebagai penerangan 
berfungsi dengan baik, tidak 
gelap saat malam hari. 


NG TOA CORPORATION 


-—"— Patimban Port Development Project (Phase 1-2), Package 5: Car Terminal Construction 
Jakarta Office: LAVENUE Office Building, Unit F, 28th Floor Jl. Raya Pasar Minggu Kav.16, 
Pancoran, Jakarta Selatan 12780, TEL: -62-21-80667181/7182 
Site Office: Desa Patimban, Kec. Pusakanagara, Kab. Subang 41255 


Propinsi Jawa Barat, INDONESIA 


Tanggal : 7 Februari 2023 
Ref.No. : LOG/20230111/001 


PENGUMUMAN PELELANGAN 


TOA —WASKITA-WAKACHIKU-HUTAMA-ABIPRAYA JO, mengundang penyedia barang/ jasa untuk berpartisipasi dalam pelelangan 
penyediaan jasa berikut untuk pengembangan pelabuhan Patimban Paket 5 di wilayah perairan Jawa Tengah: 


No. Pelelangan Judul Pelelangan Golongan Usaha Golongan Usaha 


TWWHA JO - IBid — | Provision of 1 unit of CPM Cement Slurry Supply Barge Perusahaan Besar December 2023 — 
001 November 2024 
TWWHA JO - IBid — | Provision of 1 unit of CPM Pneumatic Pumping Barge Perusahaan Besar December 2023 — 
002 November 2024 
TWWHA JO - IBid — | Provision of 2 sets of DCM (Deep Cement Mixing) Barge| — Perusahaan Besar April 2023 — 
003 4 CPM (Cement Pipe Mixing) Cement Supply Barge November 2024 


A. Spesifikasi kapal minimum/ wajib yang dibutuhkan: 


Bendera : Indonesia 


Tipe : Sesuai deskripsi pada judul pelelangan di atas ditunjukkan di dalam sertifikat Klasifikasi 


umum,” terangnya. 
Polri juga masih melakukan 
proses pengejaran terhadap 


: Dual — IACS Class dan BKI Class 
: max. 3.2m 


Class 
Draft 
Other : 


Polri Selidiki lagi Pidana KSP Indosurya 


POLRI akan melakukan pe- 
nyelidikan terhadap sejumlah 
perkara tindak pidana yang 
diduga dilakukan Koperasi 
Simpan Pinjam (KSP) Indosur- 
ya. 

“Saat ini Dittipideksus Ba- 
reskrim Polri sedang melaku- 
kan penyelidikan terhadap du- 
gaan tindak pidana lain yang 
terkait dengan Indosurya,” 
kata Dirtipideksus Bareskrim 
Polri Brigjen Whisnu Herma- 
wan, kemarin. 

Whisnu menjelaskan pi- 
haknya saat ini tengah mela- 


kukan penyidikan atas dugaan 
penghimpunan dana dan 
memperdagangkan produk 
yang sama seperti perbankan 
tanpa izin. Selanjutnya, terda- 
pat dugaan keterangan palsu 
dalam akta autentik hingga 
tindak pidana pencucian uang 
(TPPU). 

“Yakni penghimpunan dana 
dengan memperdagangkan 
produk yang dipersamakan 
dengan produk perbankan 
(medium term note) tanpa 
izin dan menempatkan dan/ 
atau memberikan keterangan 


palsu dalam akta autentik 
serta mempergunakan surat 
palsu dan TPPU,” imbuhnya. 

Saat ini Whisnu mengata- 
kan penyelidikan kasus ter- 
sebut tengah dilakukan de- 
ngan menggali sejumlah ke- 
terangan dan klarifikasi dari 
para saksi. 

“Penyelidikan dilakukan de- 
ngan permintaan keterangan 
dan klarifikasi para saksi (kor- 
ban, pengurus, dan anggota 
Indosurya Inti Finance), pe- 
nelitian dokumen, dan koor- 
dinasi dengan jaksa penuntut 


Manager Direktur KSP Indo- 
surya Suwito Ayub. 

Polisi kembali melakukan 
pengusutan terhadap kasus 
dugaan penipuan, penggela- 
pan, dan pencucian uang KSP 
Indosurya. Dua terdakwa da- 
lam kasus itu yang diketahui 
divonis lepas jalah Ketua KSP 
Indosurya Henry Surya dan 
Head Admin June Indria. 

Whisnu menerangkan Su- 
wito saat ini berada di luar 
negeri. Red notice atas Suwito 
pun telah diterbitkan sejak 
Maret 2022. (Ndf/J-1) 


O Vessel owner to provide evidence of Hull and Machinery, including War cover and Protection and Indemnity insurance. Hull 
and Machinery insurance should be for the full value of the vessel. Pollution Liability (EIL) insurance, Workman's 
compensation insurance. Protection and Indemnity Insurance should be with a reputable insurer or Mutual P&I 


association, 


O Vessel must maintain a current SOLAS, Safety Eguipment & Safety Construction Certificate onboard. 
O Vessel must have current MARPOL: Annex I-— IV — V certificates onboard 


B. Persyaratan pendaftaran adalah sebagai berikut: 


1. Menyerahkan surat pernyataan minat berpartisipasi dalam pelelangan. 

2. Menyerahkan fotokopi surat izin usaha pelayaran (SIUPAL) yang masih berlaku. 

3. Menyerahkan surat pernyataan memiliki kapal berbendera Indonesia dengan spesifikasi yang sama, disertai dengan lembar 
spesifikasi kapal (ship particular), surat laut/ registry kapal berbendera Indonesia dan sertifikat klasifikasi kapal yang diajukan. 


C. Penyerahan pendaftaran: 
- Waktu 
- Metode 


:7-9 Januari 2023 pukul 09:00 s/d 15:00 WIB 
: softcopy dikirimkan ke alamat email m. gori@twwha-jo-ptb.co.id 


Dengan judul email "(Nama PerusahaanJ- Bid Registration No. (No. Pelelangan)” attn. TWWHA JO 


Jakarta, 7 Februari 2023 
TWWHAJO 


6 


SELASA, / FEBRUARI 2023 


OPINI 


MEDIA 
INDONESIA 


Satu Abad NU: Harapan dan Tantangan 


Abdul Muta'ali 
Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan 
Islam Ul, Cendekiawan NU 


ENURUT versi Hijriah, Nah- 

dhatul Ulama berdiri pada 

16 Rajab 1344 H. Inilah yang 

menjadi dasar 16 Rajab 1444 
H, bertepatan dengan 7 Februari 2023, or- 
mas terbesar di Indonesia ini melakukan 
acara syukuran satu abadnya, meskipun 
versi tahun Masehi-nya berdiri pada 31 
Januari 1926. Rangkaian satu abad NU ini 
dilaksanakan dengan sangat meriah sebagai 
bentuk syukur atas kiprah dan eksistensi NU 
selama ini, dari mulai R-20 (Religion Twenty) 
hingga resepsi akbar sebagai puncak acara 
pada 7 Februari 2023 di Stadion Gelora Delta 
Sidoarjo. 

Di usianya yang ke-100 tahun ini, banyak 
hal yang sudah dikerjakan NU. Tentu, masih 
banyak yang ditunggu dari kerja-kerja NU, 
terlebih banyak masalah nasional seperti 
kemiskinan, penegakan hukum, stabilitas pa- 
ngan, dan ekonomi, serta masalah-masalah 
kebangsaan lainnya. Masalah global yang 
menunggu peran besar NU, konflik Rusia- 
Ukraina, moderasi beragama, toleransi dan 
islamofobia, dan tentunya kemerdekaan 
Palestina. 


Jasa besar NU 

Bersama-sama ormas Islam yang lain, 
para kiai dan santri, serta elemen bangsa, 
NU memiliki andil yang sangat besar dalam 
lahir dan merdekanya Indonesia, bahkan 
pascakemerdekaan. Ketika rencana agresi 
militer Belanda, Panglima Besar Sudirman 
memecah kebuntuan diskusi di Istana kala 
itu. Kita mintakan fatwa jihad kepada Hadra- 
tussyaikh Hasyim Asy'ari. Hingga keluarlah 
Resolusi Jihad yang kemudian dibacakan 
dan disiarkan melalui radio oleh Bung 
Tomo. Saksinya arek-arek Suroboyo santri 
dan kiai memekik takbir, menghancurkan 
kesombongan kolonialisme dan imperial- 
isme Inggris dan Belanda. Kita mengenang- 
nya sebagai Hari Pahlawan 10 November 
1945. Resolusi Jihad inilah yang kita rayakan 
sebagai Hari Santri. 


Komite Hijaz yang diprakarsai oleh KH 
Wahab Chasbullah yang beranggotakan 14 
orang, yang kemudian menjadi cikal bakal 
berdirinya NU, melakukan negosiasi ke- 
pada Kerajaan Arab Saudi Ibnu Saud yang 
beraliran Wahabi kala itu untuk mengu- 
rungkan niat terkait pemindahan makam 
Nabi. Andaikan ide reposisi makam Nabi 
ini terjadi, tak dibayangkan bagaimana 
perselisihan dunia Islam kala itu. Akan sa- 
ngat banyak kontribusi NU. Butuh ratusan 
halaman untuk menceritakan partisipasi 
nasional dan internasional NU. . 

Moderatisme dan inklusivis- 
me yang membangun NU dan 
menjadi patsun NU bukan hanya 
narasi saat ini. Dari awal karakter 
ini sudah sangat kuat. KH Wahid Hasyim, 
ayahnya Gus Dur, menjadi Menteri Agama 
RI era awal Soekarno. Ia memperkenal- 
kan santri itu bukan hanya mengaji ilmu 
agama, tapi juga bahasa Inggris dan 
matematika. Sebagian kiai saat itu ma- 
sih sangat tabu dengan bahasa Inggris 
karena bahasanya para kolonialis dan 
imperialis. Melalui kebijakan KH Wahid 
Hasyim, pesantren menerima kuri- 
kulum sekolah umum. Santri harus maju 
dan terbuka. 

NU tidak bisa dipisahkan dengan 
santri, kiai, dan pesantren. Martin van 
Bruinessen, seorang antropolog Be- 
landa, melakukan sebuah penelitian 
yang ciamik tentang kitab kuning. 
Inilah NU sejatinya. Sungguhpun 
sejatinya kaum nahdiyin iden- 
tik dengan kitab kuning 
dan metode pengajar- 
annya sangat harfiyyah 
metode attarjamah wal 
gawa'id (grammati- 
cal method), tapi 
pemikiran dan 
konstruksi nalar 
kiai dan santri 
sangat terbuka 
dan toleran (open 
minded and tole- 
rance). Gus Dur 
membuktikan 


narasi inklusif, keterbukaan, dan thinking 
eguality. Singkatnya, pakaian boleh sarung- 
an, tapi pemikiran terbuka dan mengglobal. 


Tantangan NU 

NU hari ini kiprahnya luar biasa. Kaum 
nahdiyin bukan hanya di 
pesantren. Nahdhiyyin sudah 
fasih berbicara di Senayan bah- 
kan di forum-forum interna- 
sional. Ia tidak hanya 


mengaji kitab kuning, tapi juga membuat 
undang-undang dan mengejawahtakan kon- 
stitusi. Inilah kelebihan orang NU. Ia biasa 
membaca kitab gundul, apalagi kitab latin. 
Ketika peran di luar pesantren sudah 
menjadi daya tarik yang amat menggoda, 
jangan sampai pesantren kehilangan kiai- 
nya. Kehilangan kiai sama dengan kehi- 
langan panutan. Pesantren adalah dasar 
berdirinya Republik ini. Tak berlebihan ka- 
lau pesantren harus tetap kokoh. Di sinilah 
santri dan kiai mengamalkan ilmu ikhlas. 
Banyak peneliti mengatakan, termasuk 
Martin van Bruinessen, bahwa pesantren 
ada Indonesia tetap ada. 
Maka, peringatan Satu Abad NU 
ini, walaupun mengambil tema 
Mendigdayakan Nahdlatul Ula- 
ma Menjemput Abad Kedua 
Menuju Kebangkitan Baru, 
pastikan para kiai harus le- 
bih banyak di pesantren. 
Para pendiri NU telah 
membuktikan tersebut. 
Cahaya itu posisinya ti- 
dak berubah karena ia lentera 
raksasa. Jika cahaya dibawa ke 
mana-mana, ia hanya lentera 
kecil. 
Moderatisme dan inklusivitas 
NU tidak diragukan oleh banyak 
pihak. Justru banyak pihak di 
luar NU sedang bermetamor- 
fosis aktualisasi freedom of 
thingking dan moderatisme. 
Artinya, dalam hal ini NU su- 
dah melangkah sangat jauh. 
Inilah yang menjadi 
gap komunikasi de- 
ngan ormas-ormas 
yang lain terkait 
soliditas keumatan. 
Dalam 10 tahun 
terakhir, gerakan 
ekonomi dan 
modernisa- 
si pendi- 
dikan di 
lingkung- 
an NU tren- 
nya sangat posi- 


tif. Narasi moderatisme Islam Nusantara 
tidak cukup menjadi syarah para kiai di 
pesantren, tapi ia harus menjadi kurikulum 
di sekolah dan perguruan tinggi. Definisi 
pesantren harus dikembangkan. Pesantren 
adalah lingkungan pembelajaran Islam ber- 
paham Aswaja, berakhlak para ulama, ikhlas 
dalam beramal dari mulai TK, SD, SMP, SMA, 
dan perguruan tinggi untuk kemaslahatan 
bangsa dan semesta sebagai aktualisasi 
Islam rahmatan lil 'aalamin. 

NU harus terus berinovasi sembari me- 
nguatkan nilai-nilai akidah ahlusunah. 
Inilah karakter al-muhafazhatu alal gadiim 
aSh-shalih wal akW'azu bil jadid al-ashlah 
(menjaga nilai tradisionalis yang unggul 
mengambil nilai modern universal yang le- 
bih bermanfaat. 

NU adalah organisasi Islam terbesar bukan 
hanya di Indonesia, tapi juga dunia. Inovasi- 
inovasi ekonomi dan kemandirian organisasi 
tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sumber daya 
nahdiyin sudah tersebar di semua lini. Man 
yamliku guutal mar'I yamliku garaaru (ber- 
dikari adalah kemandirian). Sesuai namanya 
Nahdhlatul Ulama, kebangkitan ulama. 

Tangan di atas lebih baik ketimbang ta- 
ngan di bawah. Inilah dalil kemandirian asli 
dari kitab kuning. Alhamdulillah, saat ini 
sudah banyak Pengurus Cabang Istimewa 
(PCI) NU di berbagai negara, Mesir, Sudan, 
Arab Saudi, Malaysia, Inggris, Jerman, Ame- 
rika, dan banyak di berbagainegara lainnya. 
Artinya, mahasiswa-mahasiswa NU sudah 
sangat mandiri dan ekspansi paham aswaja 
ala Indonesia bergaung di global. Ini luar 
biasa. Kasus NU di Sudan, bagaimana PCI NU 
bekerja sama dengan lembaga-lembaga lokal 
hingga mendapatkan beasiswa. Membuka 
akses usaha dengan beberapa pengusaha. 
Inilah karakter santri yang gemar membantu 
dan berinovasi. 

Modernisasi organisasi harus terus dilaku- 
kan. Kuatnya konstruksi nalar dan gemulai- 
nya tafsir pemikiran sangat bergantung 
dalamnya akar yang tertanam. Inilah satu 
wasiat Gus Dur. Siapa yang tidak mengenal- 
nya sebagai tokoh pluralisme. Dalam organi- 
sasi kita harus belajar kepada Muhammadi- 
yah. Selamat Satu Abad NU, bangga menjadi 
keluarga besar Nahdlatul Ulama. 


Anies, Gerakan Kultural-Politik dan Partai 


IGK Manila 

Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) dan 
anggota merangkap Sekretaris Majelis Tinggi 
Partai NasDem 


ADA Sabtu, 28 Januari 2023, Aka- 

demi Bela Negara (ABN) Partai 

NasDem memfasilitasi pertemuan 

simpul relawan pendukung Anies 
Rasyid Baswedan sebagai calon presiden 
(capres). Di Aula Ki Hadjar Dewantara, 
tempat di mana tokoh-tokoh nasional biasa 
memberikan kuliah umum dalam ragam 
kegiatan pendidikan politik Partai NasDem, 
lebih dari 500 relawan berkumpul, menyatu- 
kan langkah memperjuangkan aspirasi 
politik mereka. 

Pertama-tama, pertemuan simpul relawan 
ini tentu saja merupakan salah satu ben- 
tuk realisasi dari hak politik warga negara 
bahwa siapa pun demi kebaikan bangsa dan 
negara boleh berkumpul dan berasosiasi. 
Dalam hal ini, para relawan berkumpul ka- 
rena bersepakat bahwa Anies adalah calon 
yang tepat untuk menjadi Presiden Republik 
Indonesia berikutnya, yang oleh karena itu 
harus diperjuangkan bersama. 

Dari kacamata pendidikan, karena ABN 
sendiri adalah lembaga pendidikan politik, 
pertemuan simpul relawan ini berjalan se- 
perti salah satu ajaran Ki Hadjar Dewantara 
tentang pendidikan: sukarela, demokratis, 
dan penuh kegembiraan. Tidak ada paksa- 


an, merdeka beraspirasi dalam ragam 
simpul, dan bersukacita karena mereka 
memperjuangkan pilihan sendiri dengan 
cara sendiri. 

ABN atau Partai NasDem sebagai induk 
organisasi tidak sedang memaksa atau me- 
ngondisikan mereka untuk menjadi anggota 
partai. Dengan fasilitas dan kemampuan 
yang ada, kami hanya ingin bekerja seperti 
diamanahkan konstitusi dan undang-un- 
dang partai politik bahwa pendidikan politik 
masyarakat--dalam hal ini bersifat eksternal 
Partai NasDem-—-merupakan kewajiban yang 
juga harus dijalankan. 

Maka, dalam kegiatan tersebut, lebih ba- 
nyak pembicaraan dan diskusi tentang kul- 
tur politik: kebangsaan, demokrasi, pemilu 
yang jujur dan adil, serta bagaimana semua 
warga negara dengan aman dan damai bisa 
menyalurkan aspirasi atau pilihan politik 
mereka. Karena merupakan simpul-simpul 
relawan Anies, maka juga ada pembicaraan 
tentang siapa, apa, dan bagaimana seorang 
Anies Baswedan--atau 3B: bibit, bebet, dan 
bobot. 


Kultural-politik 

Kerelawanan politik, setidaknya seperti 
ditunjukkan dalam pertemuan ini, dapat 
dilihat sebagai sebuah gerakan kultural- 
politik. Dalam hal ini, yang saya maksud de- 
ngan gerakan kultural-politik adalah bahwa 
terdapat warga negara, yang jumlahnya bisa 
jadi besar, yang tidak atau belum berafiliasi 


dengan partai tertentu, yang memiliki pe- 
mahaman, keyakinan, dan pilihan politik 
yang dalam konteks ini sama dengan pilihan 
resmi Partai NasDem. 

Dari sisi Partai NasDem, persamaan 
pilihan ini tentu tidak bisa dilihat sebagai 
sekadar koinsidensi atau kebetulan semata. 
Dalam proses penjaringan aspirasi anggota 
dan pengurus partai dari seluruh Indonesia, 
secara terang benderang bisa dilihat oleh 
publik bahwa memang pilihan nomor satu 
mereka ialah Anies Baswedan. Dengan de- 
mikian, para pengurus partai yang terlibat 
dalam proses diskusi dan penentuan calon 
pada dasarnya merepresentasikan aspirasi 
rakyat yang dijaring di daerah masing- 
masing. Singkat kata, terdapat paralelitas 
antara apa yang menjadi aspirasi kultural- 
politik masyarakat dengan apa yang dipilih 
dan diperjuangkan oleh Partai NasDem. 

Sementara itu, ketika disebut sebagai 
gerakan kultural-politik, tidak berarti hanya 
ada satu entitas kultural-misalnya umat 
Islam. Pengusung atau calon pemilih Anies 
berasal dari ragam agama, suku, bangsa, ras, 
dan kelompok sosial. Kalau terdapat atau 
disebut mayoritas' maka itu pada dasarnya 
paralel saja dengan struktur demografis 
Indonesia—yang, amat disayangkan, sejauh 
ini sering dinegatifikasi sehingga seolah- 
olah Anies adalah seorang kanan yang hanya 
akan memperjuangkan kepentingan kelom- 
pok muslim garis keras. 

Padahal, misalnya dalam pertemuan sim- 


pul relawan Anies pada 28 Januari 2023, juga 
terdapat banyak peserta yang nonmuslim 
yang tak kalah semangat. Dan, itu bukan 
tanpa alasan atau preseden. Di antara sebab 
utamanya ialah apa yang dilakukan Anies 
selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, yang 
tanpa ribet dan ribut Anies menyelesaikan 
isu dan perkara hak dan kerukunan be- 
ragama dilbu Kota. 

Selanjutnya, bagi kepentingan demokrati- 
sasi, kita tentu mengharapkan akan muncul 
gerakan-gerakan kultural-politik lain, yang 
secara damai dan lugas disuarakan aspirasi 
berbeda, seperti adanya calon presiden lain. 
Rakyat banyak-yang dalam konteks politik 
Indonesia pada dasarnya tak banyak yang 
berasosiasi secara resmi dengan partai 
politik tertentu-selanjutnya akan melihat 
dan menilai siapa yang terbaik untuk dipilih. 

Adapun partai-partai politik, meskipun 
memiliki hak untuk mengusung kandidat 
sesuai dengan undang-undang, tentunya 
akan melihat dan mempertimbangkan 
gerakan-gerakan kultural tersebut. Sebab, 
jika tidak, mereka berarti membuka peluang 
untuk ditinggalkan dan kalah karena tidak 
berpolitik berdasarkan aspirasi masyarakat. 


Politik damai 

Selain digelorakan oleh harapan, pertemu- 
an simpul pendukung Anies ini juga diwar- 
nai sedikit kekhawatiran. Saya katakan 
sedikit, karena seperti dikalahkan oleh 
sukacita dan kegembiraan. Namun, kekha- 


watiran itu menurut saya amat penting, 
bukan sekadar terkait perkara menang- 
kalah, tetapi lebih pada keberlangsungan 
demokrasi. 

Kekhawatiran itu merentang dari ke- 
mungkinan negatifikasi dan kampanye 
negatif, sampai pada tindakan yang boleh 
jadi represif untuk menghalangi penyaluran 
aspirasi yang berbeda. Sosialisasi pencalon- 
an Anies, sebagai contoh, sejauh ini telah 
mendapat rintangan, mulai dari kelompok 
sosial tertentu di berbagai wilayah sampai 
pada kesulitan perizinan yang semestinya 
didapatkan dari aparat keamanan. 

Sejauh yang saya tahu, secara konstitu- 
sional dan peraturan perundang-undangan, 
semua itu semestinya tidak perlu terjadi. 
Jika alasannya ialah kondusivitas sosial, 
tentu saja kita akan terima sejauh itu bisa 
dibuktikan. Persoalannya, beberapa kali 
kegiatan sosialisasi, yang lebih sebagai 
kegiatan berkumpul sebagaimana yang di- 
jamin oleh konstitusi, ternyata mengalami 
hambatan tanpa alasan yang bisa diterima 
secara legal-formal maupun sosial. 

Kendati demikian, sebagai warga ne- 
gara dan juga politisi Partai NasDem, saya 
memilih untuk menyerukan, baik kepada 
kawan-kawan relawan maupun pengurus 
partai yang terlibat dalam kegiatan sosial- 
isasi Anies, untuk bergerak secara damai. Le- 
bih baik kita melakukan cara-cara persuasif, 
berkomunikasi dengan tokoh masyarakat 
dan aparat terkait, dan berusaha untuk 
meminimalisasi kemungkinan konflik. Kita 
sebut saja sebagai “politik damai', bahwa 
yang terpenting ialah suara dan pilihan kita 
terdengar hingga mencapai seluruh pelosok- 
penjuru Nusantara. 


PARTISIPASI OPINI 


Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, foto diri, dan NPWP). 
Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia. 


MEDIA 
INDONESIA 


A Part of 


MEDIA GROUP 
NETWORK 


Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) 
Direktur Utama: Gaudensius Suhardi 
Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: 
Ade Alawi 


Dewan Redaksi Media Group: 

Ketua: Elman Saragih (merangkap anggota) 

Wakil Ketua: Arief Suditomo (merangkap anggota) 
Sekretaris: Nunung Setiyani (merangkap anggota) 
Anggota: Bambang Eka Wijaya, Mohammad Mirdal Akib, 
Don Bosco Selamun, Abdul Kohar, Gaudensius Suhardi, 
Budiyanto, Iskandar Zulkarnain, Ade Alawi, 

Kania Sutisnawinata 

Dewan Pengarah: Lestari Moerdijat, Saur M. Hutabarat, 
Adrianto Machribie 


Kepala Divisi Pemberitaan: Ahmad Punto 

Kepala Divisi Multimedia & Artistik: Hariyanto 
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Henri Salomo, 
Jaka Budi Santosa, Mochamad Anwar Surahman, 
Rosmery C. Sihombing, Sadyo Kristiarto (Nonaktif), 

Victor J.P. Nababan 

Kepala Sekretariat Redaksi: Ida Farida 

Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, 
Agus Wahyu Kristianto, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, 


Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, 
Dwi Tupani Gunarwati, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Heryadi, 
Indrastuti, Irana Shalindra, Irvan Sihombing, M. Soleh, 

Mirza Andreas, Raja Suhud V.H.M, Siswantini Suryandari, 
Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari 


Staf Redaksi: Abdillah M. Marzugi, Adam Dwi Putra, 

Agung Wibowo, Akmal Fauzi, Andhika Prasetyo, Astri Novaria, 
Atalya Puspa, Budi Ernanto, Cahya Mulyana, 

Denny Parsaulian Sinaga, Deri Dahuri, Dero Igbal Mahendra, 
Despian Nurhidayat, Dhika Kusuma Winata, Emir Chairullah, 
Fathurrozak, Faustinus Nua, Ferdian Ananda Majni, Fetry Wuryasti, 
Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, 
Ihfa Firdausya, Indriyani Astuti, Insi Nantika Jelita, 

M. Ilham Ramadhan Avisena, M. Igbal Al Machmudi, 

Mohamad Farhan Zhuhri, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, 
Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, 

Putra Ananda, Putri Anisa Yuliani, Putri Rosmalia Octaviyani, 
Rahmatul Fajri, Ramdani, Retno Hemawati, Rifaldi Putra Irianto, 
Rizki Noor Alam, Rudy Polycarpus, Selamat Saragih, 

Sidik Pramono, Siti Retno Wulandari, Sri Utami, 

Sugeng Sumariyadi, Sumaryanto, Susanto, Tesa Oktiana Surbakti, 
Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Tri Subarkah, 

Usman Iskandar, Wisnu Arto Subari, 

Yakub Pryatama Wijayaatmaja, Zubaedah Hanum 


DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) 
Asisten Kepala Divisi: lis Zatnika 

Redaktur: Eni Kartinah 

CONTENT ENRICHMENT 

Periset: Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo, Ridha Kusuma Perdana, 
Bahasa: 


Redaktur: Adang Iskandar, Dony Tjiptonugroho, Suprianto 

Staf: Farhatun Nurfitriani, Meirisa Isnaeni 

ARTISTIK 

Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas 

Redaktur: Annette Natalia, Briyan Bodo Hendro, 

Budi Setyo Widodo, Gatot Purnomo, Gugun Permana, 
Marionsandes NKR, Marjuki 

Staf Artistik: Amiluhur, Ananto Prabowo, Bayu Wicaksono, 
Dedy, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, 
James Alvin Nugroho, Muhamad Nasir, Nehemia Nosevy Kristanto, 
Novi Hernando, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, 

Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Riri Puspa Destianty, 

Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih 

Olah Foto: Ade Rian H, Andi Nursandi 


PENGEMBANGAN BISNIS 

Deputi Direktur Pengembangan Bisnis: Fitriana Saiful Bachri 
Deputi Direktur Sales & Marketing: Gustaf Bernhard R 
Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto 

Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500: 
Surabaya: (031) 5667359: 

Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. 


KORESPONDEN 

Banten: Sumantri Handoyo (Tangerang) 

Syarief Oebaidillah (Tangerang Selatan) 

Jawa Barat: Dede Susianti (Bogor), 

Eriez M. Rizal, Bayu Anggoro (Bandung), 

Kisar Rajagukguk (Depok), 

Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), 

Depi Gunawan (Cimahi), Nurul Hidayah (Cirebon), 
Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), 


Kristiadi (Tasikmalaya) 

Jawa Tengah: Haryanto (Semarang), 

Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), 
Widjajadi, Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), 
Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes) 
Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, 

Furgon Ulya Himawan 

Jawa Timur: Faishol Taselan (Surabaya), 

Bagus Suryo Nugroho (Malang), Heri Susetyo (Sidoarjo), 
Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), 

Muhammad Ghozi (Madura) 

Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh) 
Sumatra Utara: Apul Iskandar (Pematangsiantar), 

Yoseph Pencawan, Puji Santoso (Medan), 

Januari Hutabarat (Taput) 

Sumatra Barat: Yose Hendra (Padang) 

Riau: Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru) 

Kepri: Hendry Kremer (Batam) 

Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang) 
Bengkulu: Marliansyah 

Jambi: Solmi 

Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya) 
Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin) 
Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado) 

Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu) 

Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari) 
Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar) 

NTB: Yusuf Riaman (Mataram) 

Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta) 
NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang) 
Maluku: Hamdi Jempot (Ambon) 

Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura) 


Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303 

Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 

Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 

Fax Customer Service: (021) 5820476, 

Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: 
(021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, 
Harga Langganan: Rp112.000 per bulan (Jabodetabek), 
di luar P. Jawa # ongkos kirim, No. Rekening Bank: 

a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri 

- Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098: 

BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, Diterbitkan oleh: 
PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/ 
Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. 
Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta 
Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), 

Fax: (021) 5812105 (Redaksi) 

e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, 

Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, 
Website: www.mediaindonesia.com 


DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, 
WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU 
PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU 
MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN 


MEDIA 
INDONESIA 


OPINI 


SELASA, 7 FEBRUARI 2023 


1 


Ghat-GPT, Musuh atau 
Kawan Perguruan Tinggi? 


Karina Megasari Winahyu 


Dosen Keperawatan Fikes Universitas Muhammadiyah Tangerang, 
Editor in Chief Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia (IKI) 


EJAK infiltrasi Chat-GPT, 
yaitu sebuah chatbot 
berbasis AI (artificial 
intelligent) di dunia pen- 
didikan tinggi, mengerjakan 
tugas kuliah bukan hal yang 
sulit lagi untuk mahasiswa. Hal 
itu disebabkan Chat-GPT dapat 
melakukan komunikasi tertulis 
yang interaktif dengan manu- 
sia dan menghasilkan respons 
jawaban yang sangat human 
karena mudah dipahami. 

Chat-GPT ialah sebuah model 
bahasa besar yang dikembang- 
kan dan dilatih Open-AI. Chat- 
GPT dapat membantu manusia 
untuk mengerjakan berbagai 
tugas, seperti menjawab per- 
tanyaan dan menulis teks. 
Hal itu dapat terjadi karena 
Chat-GPT mampu mengolah 
informasi dari input teks yang 
dituliskan seseorang kemudian 
informasi tersebut diolah se- 
hingga menghasilkan jawaban 
terbaik yang berasal dari mo- 
del Chat-GPT. 

Oleh karena itu, kehadir- 
an Chat-GPT dapat dianggap 
sebagai revolusi dalam sis- 
tem pendidikan di perguruan 
tinggi, atau justru perlu diper- 
tanyakan perannya sebagai 
musuh atau kawan bagi sivitas 
akademika perguruan tinggi, 
termasuk mahasiswa, dosen, 
dan tenaga kependidikan. 

Kemampuan Chat-GPT yang 
berdampak pada peran maha- 
siswa jalah dalam memfasili- 
tasi mahasiswa untuk mem- 
persiapkan diri saat proses 
ujian tengah semester (UTS) 
atau ujian akhir semester 
(UAS). Selain itu, Chat-GPT 


EDITORIAL 


6 Februari 2023 


Jangkar Kebangsaan 


suki usia 100 ta- 


NDONESIA 
Jeesaora atas 

jasa perjuangan 
berbagai elemen 
bangsa, dengan da- 
rah dan air mata. 
Perjuangan senasib 
dan sepenanggun- 


Pindai OR Code 
untuk 
Video Editorial 


hun atau satu abad. 
Usia yang bukan 
lagi matang, tapi 
juga kokoh seba- 
gai organisasi yang 
solid dengan dok- 
trin ahlus-sunnah 


gan memperkuat wal jamaah, yakni ' membangun watak bangsa, seorang pemimpin. 
kebangsaan ajaran Is- dan membawa Indonesia Polim Husni 
Indonesia, lam yang ke dalam peradaban baru, 

bangsa de- dibawa yakni maju, kritis, toleran, Guru Bangsa 

ngan beragam Nabi Mu- dan inklusif. Jutaan santri Teladan 

agama, keper- hammad nahdiyin yang terbentang 

cayaan, adat, SAW dan dari Sabang sampai Me- GUS Dur guru bangsa yang men- 
suku bangsa, para sa- rauke bahkan hingga man- jadi teladan. 

bahasa, dan habatnya.  canegara mampu berdiale- CM Jemmy Paul Liwang 
budaya. Salah Dalam ktika dengan komunitas 

satu elemen konteks lintas agama. Duduk sejajar Hidup Rukun 

bangsa yang sosial ke- dan berdiskusi untuk men- 

berdiri ter- masyara- cari kalimatun sawa (titik Beragama 

depan dalam katan, pandang yang sama) demi SEMOGA semua turut serta da- 
mengusir pen- m a ka membangun bangsa dan lam kerukunan beragama dan 
jajahan Belan- ! doktrinitu negara. saling membantu. 

da dan bang- berpang- Di tengah menguatnya Edy Akan Kembali 
sa-bangsa lain, kal pada ideologi transnasional aki- 

juga memba- landasan bat kemudahan teknologi 


ngun pilar berbangsa dan 
bernegara dengan hadirnya 
Pancasila, ialah Nahdlatul 
Ulama. 

Ormas Islam terbesar di 
Indonesia itu kini mema- 


tawasuth (moderat), 
tasamuh (toleran), tawa- 
zun (seimbang), al “adalah 
(keadilan), dan amar ma'ruf 
nahi munkar (mendorong 
perbuatan baik dan men- 


cegah perbuatan munkar). 

Nahdlatul Ulama adalah 
aset bangsa. Jutaan sekolah, 
pesantren, dan lembaga 
amal lainnya di bawah orga- 
nisasi Bintang Sembilan ini 
telah berkontribusi mencer- 
daskan kehidupan bangsa, 


komunikasi dan informa- 
si, eksistensi NU mampu 
memoderasi kerasnya pa- 
ham keagamaan yang mem- 
bawa kepada radikalisme 
dan terorisme. 


Terima Kasih NU 


TERIMA kasih NU sudah menjaga 
bangsa ini dengan baik. Tetaplah 
ada hingga 100 tahun lagi. 


Mas Jum 


Jadi Anutan 
Rakyat 


NEGARA ini membutuhkan 
orang-orang yang bisa jadi 
anutan rakyat, bukan sekadar 


Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan 


FORUM 


publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com 


Ucapkan Salam 

UCAPKAN salam kepada seluruh 
makhluk Tuhan untuk turut serta 
dalam kerukunan umatberagama. 


Ahmad Rukhi 


Kirimkan komentar Anda atas tema: Menyikapi Kinerja Kepolisian Secara Proporsional 
(7-14 Februari 2023) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com 


Ketiadaan Fitur Transfer di EWallet 


ALAH satu kebingungan 
Go dan mungkin ba- 

nyak orang lain, saat 
menggunakan e-wallet ialah 
ketiadaan satu fitur transfer 
antarmereka. Padahal semua 
e-wallet sudah berhasil bersa- 
tu dengan sistem perbankan. 
Hampir semua bank sudah 
bisa top up saldo di situ. Sis- 
tem e-wallet pun juga sudah 


mengadakan fitur transfer ke 
bank. Namun, entah mengapa 
hal itu tidak dilakukan antar- 
sesama e-wallet. 

Seharusnya, sesama pemain 
e-wallet perlu menyediakan 
transfer ke e-wallet lain. Hal 
itu disebabkan kecende- 
rungan orang untuk memiliki 
lebih dari satu e-wallet. Ter- 
utama karena “ekosistem tiap 


pemain yang berbeda, tetapi 
mau tak mau harus dipakai 
berbarengan karena satu dan 
lain keperluan. 

Jika alasannya tentang 
gengsi persaingan, menurut 
saya, itu alasan yang tak ma- 
suk akal. Selain tidak mendu- 
kung gerakan nontunai dari 
pemerintah, kemampuan 
transfer antar-e-wallet tidak 


akan menghilangkan pelang- 
gan. Pelanggan justru akan 
makin senang karena benar- 
benar terkoneksi, tanpa harus 
menarik dulu ke rekening 
tabungan dan melakukan top 
up ulang. 


Rinaldo Maharditama 
Cengkareng, Jakarta Barat 


pun dapat membantu dalam 
menyelesaikan tugas berupa 
tulisan esai sampai dengan 
karya ilmiah seperti skripsi, 
tesis, dan disertasi. Misalnya, 
seorang mahasiswa tingkat 
akhir yang sedang menger- 
jakan tugas akhir/skripsi dapat 
menggunakan Chat-GPT untuk 
membantunya memahami 
topik yang akan diteliti. Itu 
juga membantu memperkaya 
tulisan mahasiswa dengan 
rekomendasi artikel atau re- 
ferensi terkini yang relevan 
dengan topiknya atau bahkan 
membantu mahasiswa berlatih 
untuk menjawab pertanyaan 
yang mungkin ditanyakan 
dosen penguji skripsi. 

Selain itu, Chat-GPT dapat 
meringankan tugas adminis- 
tratif dari tenaga kependidikan 
ataupun dosen dengan tugas 
tambahan. Misalnya, dengan 
memanfaatkan Chat-GPT agar 
proses registrasi mahasiswa 
baru menjadi lebih efisien de- 
ngan otomatisasi, pemrosesan 
data akademik ataupun pengo- 
lahan data biaya perkuliahan, 
menjawab pertanyaan maha- 
siswa mengenai tugas yang 
perlu dikumpulkan ataupun 
jadwal kuliah dan ujian. Data 
informasi pada model Chat- 
GPT memungkinkan tenaga 
kependidikan untuk mengam- 
bil keputusan strategis dari 
analisis berbagai laporan dan 
informasi yang ditanyakan 
pada sistem. 


Dua sisi mata pisau 
Chat-GPT pun dapat meri- 
ngankan tugas dan peran dosen 


dalam tridarma perguruan 
tinggi. Misalnya, dalam proses 
belajar-mengajar (PBM), un- 
tuk membantu mahasiswa 
memahami materi yang diajar- 
kan. Dosen diharapkan dapat 
menjawab setiap pertanyaan 
mahasiswa, tetapi mungkin 
saja ditemukan saat-saat dosen 
tersebut bukan pakar pada 
hal spesifik yang ditanyakan 
mahasiswa. Dengan begitu, 
biasanya dosen akan mencari 
jawaban yang tepat terlebih 
dahulu untuk disampaikan ke- 
pada mahasiswa di pertemuan 
selanjutnya. 

Dengan adanya Chat-GPT, 
pertanyaan sulit mengenai 
topik tertentu saat PBM dapat 
lebih cepat untuk terjawab. 
Pelaksanaan pengabdian ke- 
pada masyarakat pun dapat 
menjadi lebih mudah dengan 
bantuan Chat-GPT. Misalnya, 
dosen pengabdi dapat meru- 
muskan data dan analisis 
visual sesuai dengan wilayah 
yang akan dilakukan kegiatan 
pengabdian sehingga infor- 
masi dari Chat-GPT membantu 
dosen mengambil keputusan 
mengenai jenis kegiatan yang 
relevan dan metode yang 
efektif untuk menyelesaikan 
masalah masyarakat di daerah 
tersebut. 

Selain itu, peran dosen se- 
bagai peneliti dapat terbantu 
dengan kemampuan Chat-GPT 
dalam mengumpulkan in- 
formasi relevan terkait topik 
penelitian dalam waktu cepat 
dan memvisualisasikan data 
tersebut sehingga lebih mudah 
dipahami untuk dikembang- 
kan dalam sebuah tulisan 
ilmiah. 

Namun, kehadiran Chat-GPT 
dengan kemampuannya yang 
tinggi dalam mengolah infor- 
masi seperti dua sisi mata pi- 
sau. Chat-GPT dapat memban- 
tu penyelesaian tugas di dunia 
pendidikan perguruan tinggi, 
tetapi ia berpotensi merusak 
sistem pendidikan yang telah 
dibangun sejak lama jika ti- 
dak digunakan secara bijak 
oleh sivitas akademika. Mi- 
salnya, penggunaan Chat-GPT 
dapat meniadakan interaksi 
dosen-mahasiswa yang sangat 


Chat-GPT 

pun dapat 
membantu dalam 
menyelesaikan 
tugas berupa 
tulisan esai 
sampai 

dengan karya 
ilmiah seperti 
skripsi, tesis, 

dan disertasi. 
Misalnya, seorang 
mahasiswa tingkat 
akhir yang sedang 
mengerjakan 
tugas akhir/ 
skripsi dapat 
menggunakan 
Chat-GPT untuk 
membantunya 
memahami topik 
yang akan diteliti. 


dibutuhkan dalam memben- 
tuk budaya akademik, transfer 
pengetahuan, pengalaman, 
motivasi, dan empati yang ti- 
dak dapat dilakukan Chat-GPT. 

Selain itu, proses pengolahan 
informasi dari Chat-GPT yang 
instan dapat membuat maha- 
siswa kurang memahami se- 
cara detail sebuah konsep. Hal 
itu disebabkan jawaban me- 
kanis yang diberikan sehingga 
berdampak pada tidak berkem- 
bangnya kemampuan berpikir 
kritis dan berisiko tinggi dalam 
plagiarisme dalam penulisan 
karya ilmiah. Oleh karena itu, 
dampak kehadiran Chat-GPT 
itu terhadap kualitas pendi- 
dikan tinggi perlu dianalisis 
untuk kemudian dirumuskan 
kebijakan dalam penggunaan- 
nya. Tujuannya agar budaya 
akademik tetap dapat diper- 
tahankan dengan memaksi- 
malkan penggunaan Chat-GPT 
secara bijak. 


GUBERNUR Lampung Arinal 
Djunaidi mendorong badan 
usaha milik desa (BUM-Des) 
sebagai lokomotif perekono- 
mian desa. 

“Saat ini di Provinsi Lam- 
pung sudah ada 2.118 BUM- 
Des yang aktif dan 57 BUM- 
Des Bersama atau BUM-Des- 
ma,” ungkap Arinal, di Kota 
Bandarlampung, Lampung, 
kemarin. 

Mayoritas usaha BUM-Des 
tersebut antara lain menca- 
kup, budi daya ternak, jual 
beli hasil bumi dan sarana 
produksi (saprodi), lembaga 
keuangan mikro (simpan 
pinjam), jasa penyewaan, 
distributor, ritel, serta pari- 
wisata lokal. 

“Dampak positifnya yang 
terasa sekarang yakni la- 
pangan kerja baru ada di 
desa, pendapatan masya- 
rakat desa meningkat dan 
aktivitas perekonomian desa 
bergeliat,” ujar Arinal yang 
juga menjabat Ketua DPD 
Golkar Lampung tersebut. 

Bahkan terkait BUM-Des, 
Arinal Djunaidi meraih 
penghargaan Lencana Abdi 
Ekonomi Desa dari Kemen- 
terian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi karena keber- 
hasilannya dalam program 
Desa Cerdas Berbasis Digital 
(Smart Vilage). 

Jumlah desa yang sudah 
menggunakan program 
Smart Vilage mencapai 1.763 
desa atau 72Y6 dari total 
2.446 desa di Lampung. 

Penghargaan terkait Hari 
BUM-Des yang diterima Ari- 
nal di Bintan, Kepri, pada 
Selasa (31/1) itu diberikan 
karena kerja keras membina 
layanan BUM-Des dengan 
membuat inovasi layanan 
elektronik Samsat Desa (e- 
samdes). 

“E-samdes kami integrasi- 
kan dengan BUM-Des untuk 
menjadi agen pembayaran 
pajak kendaraan bermotor,” 
ujar Gubernur Lampung 
yang telah meraih 108 peng- 
hargaan ini. 

Program itu merupakan 


Gubernur Lampung 
Raih Penghargaan berkat Inovasi BUM-Des 


- 


kerja sama Pemprov Lam- 
pung dengan Direktorat 
Lalu Lintas Polda Lampung, 
Bank Lampung, dan PT Jasa 
Raharja. 


Terus meningkat 

Arinal menjelaskan pro- 
gram e-samdes yang telah 
berlangsung sejak 2021 itu 
telah dilakukan di 477 BUM- 
Des dengan 13.596 transaksi 
atau sekitar Rp19 miliar. 
“Jumlah itu akan terus me- 
ningkat,” sebut Arinal. 

Ia mengungkapkan ada- 
nya program e-samdes di 
BUM-Des memudahkan ma- 
syarakat desa untuk meng- 
urus pembayaran pajak 
kendaraan bermotor yang 
selama ini harus dilakukan 
di ibu kota kabupaten/kota. 

“Wajib pajak cukup datang 
ke BUM-Des terdekat, tidak 
perlu jauh-jauh ke ibu kota 
kabupaten untuk membayar 
pajak kendaraan bermotor 
di kantor Samsat,” terang 


1 


dia. 

Ke depannya, kata Ari- 
nal, BUM-Des juga akan 
mendorong keterlibatan 
perbankan, terutama Bank 
Lampung dalam mendorong 
perekonomian desa, khusus- 
nya petani. 

Pada kesempatan terpisah, 
Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan Trans- 
migrasi Provinsi Lampung 
Zaidirina mengungkapkan 
layanan BUM-Des ke de- 
pan akan diperluas dengan 
pembayaran pajak bumi 
dan bangunan, menjual 
hasil petani, dan transaksi 
pemenuhan kebutuhan ma- 
syarakat desa. 

Zaidirina yang juga Pj 
Bupati Tulangbawang Barat 
ini mengungkapkan perlu 
keterlibatan perbankan ter- 
kait perluasan transaksi di 
BUM-Des. “Namun, hal ini 
perlu dilakukan pemba- 
hasan lebih lanjut terkait 
ini,” pungkasnya. (Ria/S3-25) 


MEDIA 


REKACIPTA ITB INDONESIA 


SELASA, 7 FEBRUARI 2023 @ HALAMAN 8 


Pengantar: 
Dengan pemikiran dan 
inovasi, ITB tidak hanya telah 
mendunia, tetapi juga kuat 
berakar mengabdikan diri 
pada Nusantara. Berikut 
kerja sama LPPM ITB dan 
Media Indonesia, sejak 20 April 
| 2021, menghadirkan tulisan 
| inovasi, riset, hingga pelatihan 
yang telah dijalankan sivitas 
akademika ITB di berbagai 
pelosok Tanah Air. 


Be 


DOK PRIBADI 
A Muh Alif Farhan 
- Lahir di Makassar, 27 Maret 2002. 
- Mahasiswa S-1 program studi 
biologi, SITH ITB 


DOK PRIBADI 


Dr Lulu Lusianti Fitri, M Sc 


- Dosen program studi biologi, 
KK FPHSB 

- Banyak terlibat dalam penelitian 
dan proyek yang berfokus pada 
perilaku dan kondisi fiologis 
hewan maupun manusia terkait 
neurosains dan endokrinologi 


Pendidikan 

- S-3 bidang biologi perilaku, 
Universite de Paris X, Prancis 
(2001) 

- S-2 bidang zoologi, University of 
New England, Australia (1994) 

- S-1 bidang biologi, FMIPA ITB 
(1989) 


ta 


DOK PRIBADI 
Shanty Rahayu 
Kusumawardani, S Pd, M Si 
- Dosen program studi biologi, KK 
FPHSB 
- Penelitian dan proyek yang 
dilakukan berfokus pada biologi 
perilaku, terutama terkait 
aktivitas gelombang otak. 


Pendidikan 

- S-2 SITH ITB (2017) 

- S-1 bidang pendidikan biologi, 
Universitas Pendidikan Indonesia 
(1989) 


Dampak Stuntins terhadap 


Kemampuan Kosni 


Rendahnya daya kognitif menyebabkan anak 
mengalami kesulitan dalam mengingat, 
memahami, dan memutuskan suatu pilihan. 


A Muh Alif Farhan 
Lulu Lusianti Fitri 


Shanty Rahayu Kusumawardani 


NDONESIA merupakan negara 

dengan jumlah penduduk 

terbesar keempat di dunia. 

Walaupun begitu, kondisi gizi 
yang buruk, terutama pada anak, 
masih menjadi salah satu masalah 
penting yang dihadapi Indonesia 
hingga kini. Pertumbuhan ekonomi 
yang berbeda di setiap daerah dan 
kurangnya edukasi orangtua me- 
ngenai pemenuhan gizi yang baik 
pada anak menyebabkan tingginya 
kasus kekurangan gizi tersebut dan 
stunting pada anak. 

Stunting merupakan masalah per- 
tumbuhan tubuh yang terhambat 
akibat kekurangan gizi. Kondisi itu 
dapat disebabkan tidak terpenuhi- 
nya kebutuhan gizi, baik sebelum 
maupun setelah bayi lahir, dalam 
waktu cukup lama yang berdampak 
pada gangguan pertumbuhan pada 
anak. Alhasil, anak memiliki tinggi 
badan yang lebih pendek jika diban- 
dingkan dengan standar usianya. 

Bukan hanya pada perkembangan 
fisik, stunting juga dapat berdampak 
pada perkembangan kognitif yang 
kurang optimal dan berakibat pada 
kemampuan memahami yang lebih 
lambat pada anak seusianya. 

Di samping faktor kurang gizi, 
stunting juga dapat disebabkan 
adanya infeksi berulang dan aspek 
psikososial yang tidak memadai. 

Tingkat prevalensi stunting di 
Indonesia mencapai 24,4Y9 pada 
2021. Walaupun mengalami penu- 
runan cukup signifikan dari tahun 
sebelumnya, angka itu masih cukup 
tinggi, terutama pada daerah-daerah 
3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) 
di Indonesia. Inilah yang menjadi 
alasan utama dilakukannya kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat pada 
6-13 Agustus 2022 oleh anggota Ke- 
lompok Keahlian Fisiologi, Perkem- 
bangan Hewan, dan Sains Biomedika 
(KK FPHSB) dari Program Studi Bi- 
ologi, Sekolah Ilmu dan Teknologi 
Hayati Institut Teknologi Bandung 
(SITH-S ITB). Tim dari SITH-S ITB 
bekerja sama dengan Dinas Pen- 
didikan dan Dinas Kesehatan Kota 
dan Kabupaten Kupang dalam me- 
lakukan diseminasi pengetahuan gizi 
masyarakat melalui bentuk seminar 
terkait stunting dan gizi anak bagi 
para guru dan orangtua. 

Pada kesempatan tersebut, dilaku- 
kan pula uji kemampuan kognitif 
dan pengukuran gelombang otak 
pada anak-anak yang mengalami 
stunting di Nusa Tenggara Timur un- 
tuk mengetahui dampaknya terha- 
dap perkembangan otak, terutama 
dalam memahami dan menyelesai- 
kan permasalahan. 

Pada anak berusia 6-8 tahun 
(middle childhood), umumnya ter- 
jadi perubahan kognitif signifikan, 
yaitu anak mulai mengenal proses 
berpikir logis melalui pengolahan 
informasi untuk merespons stimu- 
lus yang diberikan. Hal itu didukung 


dengan pertumbuhan lobus frontal 
dan temporal pada otak anak yang 
berperan dalam fungsi kognitif. 
Dalam kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat itu, dilakukan uji ke- 
mampuan kognitif pada siswa SD 
berusia 6-8 tahun menggunakan 
permainan puzzle geometri yang 
harus diselesaikan dalam waktu 
2 menit. Permainan puzzle yang 
diberikan tersebut terinspirasi dari 
tes psikologi WISC yang menjadi 
salah satu jenis pengujian IG pada 
anak. 

Sejalan dengan proses uji kemam- 
puan kognitif pada siswa, dilakukan 
pula pengukuran gelombang otak 
yang telah mendapatkan persetu- 
juan dari pihak sekolah yang di- 
kunjungi. 

Pada bagian kepala siswa akan 
dipasangkan alat Muse Elektro- 
ensefalogram (EEG) yang bertujuan 
merekam aktivitas gelombang otak 
siswa yang sedang menjalankan 
fungsi kognitif ketika bermain 
puzzle. Tampilan visual gelombang 
otak yang terekam Muse EEG dapat 
diamati langsung melalui aplikasi 
Mind Monitor yang terdapat pada 
smartphone. 

Berdasarkan keterkaitannya de- 
ngan kemampuan kognitif terkait 
memori dan decision making, jenis 
gelombang otak yang difokuskan 
pada kegiatan ini ialah gelombang 
gama. Gelombang tersebut akan 
direkam ketika siswa menyelesaikan 
permainan puzzle yang diberikan. 

Proses pengambilan data di- 
lakukan di wilayah Kota Kupang 
dan Kecamatan Takari. Pada hari 
pertama dan kedua, pengambilan 
data dilaksanakan pada enam SD 
di Kecamatan Takari dengan total 
keseluruhan siswa yang menjadi 
naracoba sebanyak 87. 

Dari jumlah siswa tersebut, diketa- 
hui 80,590 siswa mengalami stunting 
yang ditunjukkan oleh tinggi badan 
yang lebih rendah daripada standar 
tinggi usianya. Hal itu berarti tingkat 
stunting yang terjadi di Kecamatan 
Takari masih tergolong tinggi. 

Kondisi lingkungan di Kecamatan 
Takari yang tergolong dalam bioma 
sabana menyebabkan kurang men- 
dukungnya pertumbuhan beberapa 
tanaman pertanian sehingga masya- 
rakat di sana umumnya mengon- 
sumsi jagung dan sorgum sebagai 
makanan pokok sehari-hari. 

Lingkungan padang rumput yang 
terik juga menyebabkan daerah 
di Kabupaten Kupang, seperti Ke- 
camatan Takari dan Amfoang Te- 
ngah, mengalami krisis air bersih. 
Beberapa faktor tersebut mampu 
menyebabkan kurangnya akomo- 
dasi bahan pangan dan sanitasi yang 
baik dalam menunjang pertum- 
buhan dan perkembangan anak. 

Pada hari ketiga, pengambilan 
data dilaksanakan pada dua SD di 
Kota Kupang. Total siswa yang men- 


3 


“ 


Seminar di Kota Kupang. 


jadi naracoba sebanyak 25. 

Berbeda dengan Kecamatan Ta- 
kari yang memiliki prevalensi ting- 
kat stunting anak yang tinggi, hanya 
449 siswa yang mengalami stunting 
di Kota Kupang. Hal itu berarti 
lingkungan perkotaan mampu me- 
nyediakan akses lebih baik terhadap 
bahan pangan dan sanitasi sehingga 
lebih optimal dalam menunjang 
proses pertumbuhan dan perkem- 
bangan anak. 

Walaupun begitu, data yang 
diperoleh itu hanya berasal dari dua 
SD sehingga perlu dilakukan pen- 
dataan yang lebih luas lagi di Kota 
Kupang untuk mendapatkan hasil 
lebih akurat yang menggambarkan 
kondisi stunting di sana. 


Mekanisme kognitif pada otak 
Otak merupakan salah satu or- 
gan yang berperan utama dalam 
menjalankan fungsi kontrol dan 
koordinasi pada saraf dan otot tu- 
buh. Segala bentuk stimulus yang 
diterima organ sensori berupa pan- 
caindra akan diproses otak sehingga 
akan dihasilkan reaksi berupa 
suatu respons terhadap stimulus 
tersebut. Hal itu disebabkan otak 
mampu menghasilkan sinyal listrik 
yang dapat disebut pula sebagai 
gelombang otak. Sinyal listrik ter- 


| Stunting pada Anak” y nting pada Anak Kemampuan Kognitif pada Anak 


Beberapa Penyebab Terjadinya Stunting 


Kekurangan gizi. 
Infeksi yang berulang. 


Gangguan perkembangan fisik 


(memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari usia rata-rata). 


Aspek psikososial yang tidak memadai. 


Beberapa Dampak Terjadinya Stunting 


saraf dan otot yang terdapat di tubuh. 


Gangguan perkembangan kognitif (kemampuan untuk 
memahami yang lebih lambat pada anak seusianya). 


Mekanisme Kognitif pada Otak 


Otak merupakan salah satu organ yang berperan utama 
dalam menjalankan fungsi kontrol dan koordinasi pada 


yang dapat atau gelombang otak. 


Elektroensefalogram (EEG) 


Alat elektroensefalogram (EEG) dapat memperoleh informasi 
mengenai dinamika aktivitas gelombang otak manusia secara 


langsung. 


Stimulus yang diterima oleh organ sensori berupa panca 
indra akan diproses oleh otak sehingga akan dihasilkan 
reaksi berupa suatu respons terhadap stimulus. 


Hal ini disebabkan otak mampu menghasilkan sinyal listrik 


Alat Muse EEG juga memiliki resolusi temporal yang tinggi. 


pada anak-anak. 


Alat Muse EEG yang digunakan telah dimodifikasi agar 
mampu menangkap sinyal gelombang otak secara stabil 


H Kemampuan kognitif pada anak merupakan 
kemampuan berpikir dan mengolah informasi yang 
diperoleh, dapat berupa kemampuan anak dalam 
berbahasa, memutuskan pilihan, mengingat, dll. 


H Kemampuan mengingat sangat berperan bagi 
individu untuk menyimpan informasi yang diterima. 


Hasil Penelitian di Kota Kupang 
dan Kecamatan Takari 


# Perbandingan jumlah siswa 
normal & stunting (Ye) 


1 1g 


M stunting 
BM Normal 


80,5 


19,5 
55 


66,56 


Kota Kupang 


87,82 


Kecamatan Takari 


m Rata-rata kemampuan kognitif 
siswa normal & stunting (Se) 


84,43 


66,67 


Kecamatan Takari 


Kota Kupang 


Sumber: ITB/Litbang MI 


it Anak 


33 T 


sebut dapat terjadi akibat potensial 
aksi sel pada serangkaian aktivitas 
polarisasi yang memicu terjadinya 
penghantaran respons menuju sel 
atau jaringan target. 

Dengan bantuan alat elektroense- 
falogram (EEG), hal itu dapat dipero- 
leh informasi mengenai dinamika 
aktivitas gelombang otak manusia 
secara langsung. Bukan hanya 
desain yang ringan dan praktis un- 
tuk digunakan, alat Muse EEG juga 
memiliki resolusi temporal yang 
tinggi. Dalam proses pengambilan 
data, alat Muse EEG yang diguna- 
kan telah dimodifikasi agar mampu 
menangkap sinyal gelombang otak 
secara stabil pada anak-anak. Hal 
itu disebabkan ukuran kepala anak- 
anak yang jauh lebih kecil daripada 
orang dewasa. 

Otak dapat dibagi menjadi dua, ya- 
itu hemisfer kiri dan kanan. Setiap 
hemisfer dapat terbagi lagi menjadi 
empat lobus berupa temporal, fron- 
tal, parietal, dan oksipital. 

Lobus frontal terletak di bagian 
depan dan bertanggung jawab da- 
lam proses berpikir, memori, kon- 
trol perilaku, emosi, dan decision 
making. Tidak hanya itu, bagian 
hipokampus yang terdapat pada 
sistem limbik juga berperan dalam 
fungsi kognitif, yaitu proses konsoli- 
dasi informasi yang diterima otak 
sebagai sistem saraf pusat. Proses 
kognitif yang terjadi menyebabkan 
terbentuknya aktivitas sinyal listrik 
pada otak yang kemudian terekam 
pada alat Muse EEG sebagai gelom- 
bang otak. 

Gelombang gama otak merupakan 
salah satu jenis gelombang yang 
umum ditunjukkan ketika sedang 
melakukan aktivitas yang memer- 
lukan proses berpikir dan konsen- 
trasi penuh. Gelombang ini meng- 
indikasikan individu dalam kondisi 
sadar, tetapi terlibat dalam aktivitas 
fungsi kognitif yang tinggi. 

Gelombang gama memiliki 
frekuensi berkisar 38-100 Hz dan 
berperan dalam proses pembelajar- 
an, brainstorming ide, pemahaman 
bahasa, dan pemrosesan memori. 
Rendahnya aktivitas gelombang 
gama mengindikasikan individu 
tersebut mengalami kesulitan da- 
lam memahami, memproses, dan 
mengingat suatu informasi. 


Kemampuan kognitif pada anak 
Kemampuan kognitif pada anak 
merupakan kemampuan berpikir 
dan mengolah informasi yang diper- 
oleh untuk memberikan respons 
terhadap stimulus yang diberikan. 
Hal itu ditunjukkan melalui ke- 


FOTO-FOTO: DOK ITB 


mampuan anak dalam berbahasa, 
memutuskan pilihan, mengingat, 
dan lain sebagainya. 

Daya kognitif pada anak akan 
sangat berkembang sehingga diper- 
lukan stimulus khusus berupa 
permainan edukatif yang mampu 
memberikan informasi baru dan 
melatih kemampuan kognisi anak. 
Salah satu contohnya ialah per- 
mainan puzzle geometri yang tidak 
hanya memperkenalkan jenis-jenis 
bangun datar, tetapi juga melatih 
kemampuan mengingat dan decision 
making pada anak. 

Kemampuan mengingat sangat 
berperan bagi seorang individu 
untuk menyimpan informasi yang 
diterima sepanjang waktu. Ketika 
menerima informasi, seseorang 
akan mengalami tiga tahap proses 
mengingat, yaitu belajar (learn- 
ing), retensi (retention), dan re- 
trieval. Tentunya proses tersebut 
melibatkan serangkaian sel saraf, 
terutama hipokampus dan bagian 
cortex yang berperan dalam proses 
kognitif. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, 
diketahui bahwa rata-rata kemam- 
puan kognitif siswa yang menga- 
lami stunting di Kecamatan Takari 
maupun Kota Kupang lebih rendah 
daripada siswa normal. 

Perbedaan kemampuan kog- 
nitif antara siswa yang mengalami 
stunting dan siswa normal meng- 
indikasikan adanya pengaruh da- 
ripada kondisi stunting terhadap 
perkembangan kognitif pada anak. 
Pemenuhan gizi yang kurang baik 
menyebabkan terjadinya maturasi 
yang lebih lambat pada sel saraf, 
terutama sel-sel pada sistem saraf 
pusat. Hal itu dapat menyebabkan 
perkembangan kognitif dan motorik 
yang terhambat pada anak. Asupan 
gizi yang tidak sesuai menghasilkan 
proses stimulasi sel saraf pada otak 
yang kurang baik sehingga mampu 
berdampak pada konsolidasi infor- 
masi yang disampaikan. Rendahnya 
kemampuan kognitif menyebabkan 
anak mengalami kesulitan dalam 
mengingat, memahami, dan memu- 
tuskan suatu pilihan. 

Inilah mengapa diperlukan lang- 
kah yang lebih cekatan dalam mena- 
ngani kondisi stunting yang terjadi 
di Indonesia, terutama di Kabupaten 
dan Kota Kupang, Nusa Tenggara 
Timur. (M-2) 


1, https://mww.itb.ac.id/berita 
2A “ https://www.Ippm.itb.ac.id 
https://pengabdian.Ippm.itb.ac.id 


MEDIA 
INDONESIA 


PULAU KE PULAU 


Arinal Nyalon Ketua 
KONI Permintaan Cabor 


GUBERNUR Lampung Arinal Djunaidi 
tegaskan pencalonannya sebagai 
Ketua KONI Lampung 2023-2027 
atas permintaan sejumlah cabang 
olahraga (cabor). 

Hingga saat ini, sudah ada bebe- 
rapa nama yang masuk bursa calon 
Ketua KONI Lampung selain Arinal, 
yakni mantan Ketua DPD Golkar Alzier 
Dianis Thabranie, mantan Danrem 
043 Gatam Brigjen TNI (Purn) Amal- 
syah Tarmizi, Ketua DPD Partai De- 
mokrat Edi Irwan, dan Andhes Tan S. 

“Saya tidak ambisi seperti state- 
ment beberapa teman di koran (me- 
dia), sudah jadi gubernur, ketua Gol- 
kar, semuanya diambil. Tidak,” ujar 
Ketua DPD Partai Golkar Lampung 
itu di Bandarlampung, kemarin. 

Permintaan tersebut, katanya, ka- 
rena cabang-cabang olahraga mende- 
ngar dirinya akan membangun sport 
center. Hal itu dinilai masyarakat, ia 
sebagai gubernur yang serius mema- 
jukan olahraga Lampung, apalagi men- 
jadi Ketua KONI Lampung. (Ria/N-1) 


Berkas Perkara Kasus 
Selvi di Tangan Kejari 


KEJAKSAAN Negeri Cianjur, Jawa Ba- 
rat, sudah menerima berkas perkara 
kasus kecelakaan lalu lintas yang 
mengakibatkan tewasnya Selvi Amalia 
Nuraeni, mahasiswi Fakultas Hukum 
Universitas Suryakancana. Berkas 
yang dilimpahkan tim penyidik Sat- 
lantas Polres Cianjur itu selanjutnya 
akan dipelajari jaksa penuntut umum. 

Kepala Seksi Pidana Umum Kejari 
Cianjur Rike Noviadewi menyebutkan 
berkas perkara baru diterima Kejari 
Cianjur pada Kamis (2/2). Rieke meng- 
aku Kejari Cianjur segera menindak- 
lanjutinya. “Untuk selanjutnya akan 
kami tindak lanjuti, akan kami periksa, 
dan akan kami pelajari selama 14 hari 
ke depan," kata Rieke, kemarin. 

Selama 14 ke depan, kata Rieke, 
tim jaksa akan fokus mempelajari 
berkas perkara, termasuk meme- 
riksa barang-barang bukti. 

Jaksa Kejari Cianjur Hendra Prayo- 
ga menuturkan berkas perkara 
kecelakaan lalu lintas yang diterima 
dari penyidik Satlantas Polres Cianjur 
atas nama tersangka Sugeng Guruh 
Gautama Legiman alias Oge. (BB/N-1) 


Polisi Tangkap Pembakar 
Lahan di Muara Enim 


KEPOLISIAN Resor Muara Enim menang- 
kap Ahmad Fadil, 44 tahun, warga Keca- 
matan Belimbing, Muara Enim, Sumatra 
Selatan. Ia ditangkap lantaran memba- 
kar lahan perkebunan miliknya seluas 
satu hektare. “Kami mengamankan pe- 
laku AF karena membuka lahan untuk 
kebun miliknya dengan cara dibakar," 
ungkap Kapolres Muara Enim AKBP 
Andi Supriadi, kemarin. 

Peristiwa pembakaran lahan ter- 
jadi Jumat (3/2) sekitar pukul 16.30 
WIB di lahan milik pelaku beralamat 
di perbatasan Desa Air Cekdam, 
Rambang Niru dengan Desa Belim- 
bing, Belimbing, Muara Enim. “Lahan 
yang dibakar itu milik pelaku sendiri 
seluas satu hektare,” katanya. 

Direncanakan lahan seluas itu 
akan digunakan pelaku untuk berke- 
bun. Namun, dalam pelaksanaannya 
agar lebih cepat, Ahmad memilih 
membakar lahannya. 

Penangkapan Ahmad berdasarkan 
informasi dari masyarakat ke Kan- 
tor Polsek Rambang Daku. Petugas 
bergerak cepat mendatangi lokasi 
kejadian dan menangkap AF sedang 
membakar lahannya. (DW/N-1) 


NUSANTARA 


ANTARA/YUSUF NUGROHO 


HARGA BERAS NAIK: Pekerja menimbang beras di Pasar Baru, Wergu Wetan, Jati, Kudus, Jawa Tengah, kemarin. Menurut 
pedagang, harga beras di tingkat tengkulak di pasar itu naik sejak sepekan terakhir dari Rp10.600 menjadi Rp11.350 per 
kilogram untuk beras medium, sedangkan untuk beras premium dari Rp12.500 menjadi Rp14.000 per kilogram akibat pasokan 
di pasaran berkurang dampak dari bencana banjir di sejumlah daerah yang menyebabkan gagal panen. 


Harga Migor dan Beras 
belum Bisa Diredam 


Untuk mencegah 
permainan harga, 
Badan Pangan Nasional 
meminta Satgas Pangan 
awasi ketat harga beras 
sesuai dengan HET. 


FAisHoL TASELAN 
faishol@mediaindonesia.com 


ENTERI Perdagangan 

Zulkifli Hasan kembali 

mengancam akan me- 

narik minyak goreng 
(migor) bersubsidi Minyakita yang di- 
jual pedagang dengan harga melebihi 
harga eceran tertinggi (HET). 

“Selain harus menggunakan syarat 
KTP, penjual yang masih menjajakan 
di atas HET, migor akan ditarik Satgas 
Pangan,” tegas Mendag di Surabaya, 
kemarin. 

Mendag menjelaskan aturan tersebut 
merupakan hasil rapat dengan pihak- 
pihak terkait selama sepekan ini karena 
di lapangan, migor bersubsidi Minya- 
kita langka di seluruh Indonesia. Untuk 
pembelian migor bersubsidi secara 
online, sudah dihapus untuk mencegah 
aksi borong. Ia berharap dalam dua 
pekan ini masalah migor bisa teratasi. 

Melansir laman Sistem Pemantauan 
Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemen- 
terian Perdagangan, per 6 Februari 
2023 harga migor Minyakita mencapai 
Rp15.100 per liter, minyak goreng curah 
Rp14.800 per liter, dan minyak goreng 


kemasan premium Rp21.200 per liter. 

Sementara itu, harga beras kualitas 
medium mencapai Rp11.600 per kg 
dan beras kualitas premium mencapai 
Rp13.400 per kg. 

Di Bali, harga migor Minyakita 
masih bertahan dijual Rp17 ribu per 
liter di Pasar Desa Dalung, Kabupaten 
Badung. Para pedagang menyatakan 
persediaan migor Minyakita mencu- 
kupi, tetapi harganya masih tinggi. 

“Ya, waktu naik pekan lalu seperti 
tiba-tiba, padahal stoknya banyak dan 
distribusinya lancar,” kata Wati, peda- 
gang migor di Pasar Dalung. 

Sejumlah pedagang sembako di 
Kecamatan Purwokerto Selatan, Pur- 
wokerto, Jawa Tengah, dipaksa mem- 
beli migor Minyakita secara bundling 
dengan terigu. Hal itu menjadi syarat 
untuk memperoleh pasokan Minyakita 
dari distributor. 

Seperti diakui Yanti, pedagang sem- 
bako, dipaksa membeli terigu 25 kg bila 
ingin mendapat pasokan tiga karton 
Minyakita. “Uangku jadi tertahan lebih 
dari Rp1 juta, tidak bisa berputar karena 
stok tepung terigu masih menumpuk. 
Kalau tidak membeli tepung, kami tidak 
akan dipasok Minyakita,” ungkapnya. 


Gabah sulit dicari 

Selain migor, harga beras masih be- 
lum aman. Harga beras di hampir se- 
luruh wilayah Indonesia masih tinggi. 

Seperti di Kabupaten Cirebon, 
pemilik penggilingan mencoba berta- 
han di tengah tingginya harga gabah. 
Mereka pun mencari gabah hingga 
keluar daerah. 


“Untuk gabah, sekarang carinya ke- 
luar daerah di Pemalang, Jawa Tengah, 
dan Purwakarta. Setiap hari harus 
menggiling 20 ton gabah. Itu sedikit 
karena biasanya 100 ton,” ungkapnya. 

Pemerintah Kabupaten Malang, 
Jawa Timur, memberikan subsidi da- 
lam operasi pasar beras guna mengen- 
dalikan harga dan inflasi. 

“OP jalan terus. Harga beras saat ini 
bagus sesuai standar. Saat OP, harga 
beras dijual Rp8.000, kami memberikan 
subsidi Rp2.000 per kg,” tegas Bupati 
Malang Mochamad Sanusi, kemarin. 

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog 
Awaludin Igbal mengatakan saat ini 
belum memasuki masa panen se- 
hingga kenaikan harga pasti terjadi. 

“Di situasi belum panen seperti se- 
karang ini relatif harga memang tidak 
bisa turun saat seperti panen karena 
ketersediaan barang tidak sebanyak 
waktu panen raya,” ungkapnya kepada 
Media Indonesia. 

Kepala Badan Pangan Nasional Arief 
Prasetyo Adi meminta Satgas Pangan 
terus mengawasi secara ketat HET 
beras medium. Langkah tersebut perlu 
dilakukan guna mencegah pedagang 
memainkan harga di lapangan. 

“Kita minta Satgas Pangan melaku- 
kan pengawasan. Kalau harga eceran 
tertingginya ditetapkan tetapi tidak 
dijaga, ya tidak ada gunanya,” ujar 
Arief di Istana Kepresidenan, kemarin. 

Saat ini, pemerintah menetapkan 
HET beras medium sebesar Rp9.450 
liter di tingkat konsumen. (Des/Pra/ 
FL/RS/UL/DW/BN/TS/RF/TB/DW/AP/GL/ 
LD/HK/YK/JS/AS/DG/BB/RR/AD/YH/N-1) 


MI/BAGUS SURYO 


CEK KESIAPAN ALUTSISTA PPRC TNI: Panglima TNI Laksamana TNI Yudo 
Margono mengecek kesiapan alutsista Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI 
seusai upacara alih kodal PPRC TNI TA 2023-2025 di Lanud Abdulrachman Saleh, 
Malang, Jawa Timur, kemarin. Pasukan PPRC disiapkan sebagai penindak awal 
bergerak cepat yang memiliki kemampuan alutsista siap tempur. 


PPRC TNI Dibekali 
Kemampuan Hukum-HAM 


PASUKAN Pemukul Reaksi Cepat 
(PPRC) TNI dibekali kemampuan hu- 
kum dan hak asasi manusia (HAM) 
guna menunjang pelaksanaan tugas. 

Hal itu diungkapkan Panglima TNI 
Laksamana Yudo Margono saat mem- 
berikan penekanan pada prajurit 
PPRC TNI di Lanud Abdulrachman 
Saleh, Malang, Jawa Timur, kemarin. 
Panglima TNI hadir dalam upacara 
alih komando dan pengendalian PPRC 
TNI 2023-2025 dari Pangdiv 1 Kostrad 
kepada Pangdiv 2 Kostrad. 

Pada kesempatan itu, Panglima TNI 
memberikan amanat dan penekanan 
kepada para komandan PPRC agar 
melakukan pembinaan dan pembekal- 
an hukum kepada prajurit secara 
optimal. Hal itu dilakukan agar pe- 
laksanaan tugas tidak menyimpang 
dari peraturan, hukum, norma dan 
prosedur yang berlaku. “Saya tidak 
ingin isu pelanggaran HAM menjadi 
momok bagi prajurit,” tegasnya. 

Pembekalan dan pembinaan hukum 
diperlukan agar prajurit dalam melak- 
sanakan tugas bisa terukur, termasuk 


lebih paham dan tidak ketakutan soal 
isu HAM. 

“Mereka bisa paham dan mengukur 
saat bertugas di lapangan. Kalau tidak 
paham, bisa menghantui psikologis 
dalam melaksanakan tugas. Karena 
itu, komandan-komandan harus mem- 
bekali tentang hukum dan HAM supaya 
mereka tidak melanggar,” imbuhnya. 

Panglima TNI juga menekankan 
prajurit PPRC terus memelihara dan 
meningkatkan kesiapan operasional 
serta profesionalisme prajurit melalui 
latihan terencana dan terprogram. Se- 
telah itu, pengawasan dan pengenda- 
lian dengan baik agar PPRC siap dige- 
rakkan ke seluruh wilayah Indonesia 
secara cepat dan tepat. 

Selanjutnya, menekankan pemeli- 
haraan peralatan dan alutsista dengan 
penuh tanggung jawab dalam mendu- 
kung kelancaran tugas. Prajurit PPRC 
senantiasa mengikuti dan memantau 
perkembangan situasi di Tanah Air 
yang dinamis secara cermat. Upaya 
itu guna menentukan kemungkinan 
pelibatan PPRC ke depannya. (BN/N-1) 


SELASA, / FEBRUARI 2023 9 


Masyarakat Waspadai 
Teror di Harlah NU 


GUBERNUR Jawa Timur Khofi- 
fah Indar Parawansa meminta 
kewaspadaan ditingkatkan 
untuk mengantisipasi kemung- 
kinan adanya teror di Resep- 
si Puncak 1 Abad Nahdlatul 
Ulama (NU). 

“Pasukan keamanan untuk 
menjaga kesehatan. Protokol 
kesehatan perlu diterapkan. 
Selain itu, kewaspadaan ter- 
hadap teror perlu ditingkat- 
kan,” kata Khofifah saat Apel 
Pengamanan Resepsi Puncak 1 
Abad NU di parkir timur GOR 
Delta Sidoarjo, kemarin. 

Apel pengamanan tersebut 
diikuti anggota Polri, TNI, Sat- 
pol PP, Dishub, Banser, Kapolda 
Jatim Irjen Toni Harmanto, 
Pangdam V Brawijaya Mayjen 
TNI Farid Makruf, Kabinda 
Jatim Brigjen TNI Fahmi Su- 
dirman, dan Bupati Sidoarjo 
Ahmad Muhdlor selaku tuan 
rumah peringatan 1 abad NU. 

Khofifah menegaskan dibu- 
tuhkan koordinasi, sinkro- 
nisasi, dan kolaborasi untuk 
menyukseskan puncak per- 
ingatan 1 abad NU. Semua 
aparat keamanan diharapkan 
dapat melakukan antisipasi 
kerawanan yang dapat terjadi. 

Pada kesempatan yang sama 
Kapolda Jatim Irjen Toni Har- 


manto mengatakan pihaknya 
akan berupaya meminimalkan 
dan memetakan potensi kera- 
wanan yang dapat terjadi. Ter- 
dapat 4.500 anggotanya akan 
mengawal jalannya peringatan 
1 abad NU. 

Pemprov Jatim telah mener- 
bitkan surat edaran berisi im- 
bauan agar semua pegawai di 
lingkup Pemprov Jatim untuk 
bekerja dari rumah pada hariini. 

“Kecuali bagi yang membe- 
rikan pelayanan publik/pela- 
yanan dasar,” kata Sekretaris 
Daerah Provinsi Jatim Adhy 
Karyono. 

Sementara itu, sebanyak 
10.201 warga NU Kabupaten 
Pamekasan dipastikan meng- 
hadiri resepsi puncak Harlah 
NU di GOR Delta Sidoarjo. 

Jumlah tersebut merupakan 
jemaah mendaftar melalui pa- 
nitia di tingkat Pengurus Ran- 
ting dan Majelis Wakil Cabang 
NU se-Kabupaten Pamekasan. 

Penanggung jawab per- 
ingatan Harlah 1 Abad NU Kabu- 
paten Pamekasan Taufigur Rah- 
man Khafi menjelaskan jumlah 
tersebut tidak termasuk anggota 
Banser, petugas kesehatan NU, 
dan jemaah berangkat lebih 
awal untuk menghindari kema- 
cetan. (HS/FL/MG/RR/N-1) 


Perbanyak Kunjungan 
Wisatawan ke ASEAN 


ASEAN Tourism Forum 2023, 
3-5 Februari 2023, di DI Yog- 
yakarta, menghasilkan kese- 
pakatan untuk memperkuat 
kolaborasi dalam menjalan- 
kan langkah-langkah strategis 
ASEAN Tourism Strategic Plan 
(ATSP) 2016-2025. 

ATSP merupakan strategi 
ASEAN untuk meningkatkan 
jumlah wisatawan ke kawasan 
Asia Tenggara. 

“Negara-negara ASEAN 
mendorong setiap organisasi 
pariwisata nasional ASEAN 
untuk dapat mengidentifikasi 
langkah-langkah strategis serta 
kegiatan-kegiatan dalam me- 
ningkatkan pelaksanaan ATSP 
di tahun-tahun mendatang,” 
kata Menparekraf Sandiaga 
Uno pada penutupan ATF 2023, 
Minggu (5/2) sore. 

Ia menyebut 606 strategi 
dan langkah yang dilakukan 
belakangan ini telah sesuai de- 
ngan rencana kerja ATSP. Ne- 
gara-negara ASEAN bersama 
para mitra mengapresiasi ke- 
bijakan relaksasi dan pengha- 
pusan pembatasan perjalanan 
oleh negara-negara anggota 
ASEAN. 

Hasilnya, kunjungan wisa- 
tawan internasional di ASEAN 
pada 2022 meningkat 1.706Y0 
ketimbang tahun sebelumnya. 
“Tingkat hunian hotel juga me- 
ningkat 1696 ketimbang 2021,” 
lanjut Sandiaga. 


ASEAN telah bekerja sama 
dalam mempromosikan ASE- 
AN sebagai destinasi pilihan 
lewat pemulihan keperca- 
yaan wisatawan, menampil- 
kan keragaman, kehangatan, 
ketahanan, kesenangan, serta 
pertualangan yang menjadi 
simbol masyarakat di kawasan 
ASEAN. 

Mengakhiri ATF, Sandiaga 
secara resmi menyerahkan 
keketuaan ASEAN Tourism 
Forum 2024 kepada Laos. Se- 
cara simbolis, Sandiaga mem- 
berikan palu kepemimpinan 
kepada Menteri Penerangan, 
Kebudayaan, dan Pariwisata 
Laos Suanesavanh Vignaket. 

Indonesia akan mendukung 
dan membimbing Laos men- 
jalankan perannya sebagai 
ketua dalam ASEAN Tourism 
Forum mendatang. 

Vice Commissioner of Ja- 
pan Tourism Agency Mitsua- 
ki Hoshino mengapresiasi 
keketuaan Indonesia dalam 
meningkatkan pariwisata di 
ASEAN. Pihaknya mendukung 
langkah-langkah pemulihan 
pariwisata dengan menerap- 
kan pariwisata berkelanjutan. 

Pada hari yang sama, 22 de- 
legasi dari negara anggota ASE- 
AN dan negara mitra, seperti 
ASEAN Plus Three, India, Rusia, 
ASEAN NTO mengunjungi des- 
tinasi pariwisata superprioritas 
Borobudur. (AT/AU/N-1) 


Perkebunan Nusantara 


PENGUMUMAN TENDER UMUM 


PT Perkebunan Nusantara III (Persero) mengundang Penyedia Barang untuk 
mengikuti Tender Umum dengan metode evaluasi penawaran Harga Terendah Satu 
File Pekerjaan Pengadaan Bersama Solar Tahun 2023 sebanyak 2 (dua) paket dengan 
sumber dana RKAP untuk kebutuhan PT Perkebunan Nusantara sebagaimana 


tersebut di bawah, yaitu: 


Pengadaan Bersama Bahan | 
PP/N000/2023/0002.01 (colar Paket II Kebutuhan Tahun 143.723.258.000,00 
(Ulang) 
2023 
Pengadaan Bersama Bahan Bakar 
PP/N0O0/2023/0003.01 | Olar Paket III Kebutuhan Tahun| 94.397.800.000,00 
Mang 2023 


A. La Cara Registrasi dan Persyaratan Peserta 


Pengumuman dapat dilihat di website www.holding-perkebunan.com 
Registrasi dapat dilakukan pada menu aplikasi Integrated Procurement 
System Vendor di website www.holding-perkebunan.com 


Peserta yang dapat melakukan pendaftaran adalah peserta yang telah 
melakukan Registrasi dan memiliki username dan password. Pendaftaran 
dilakukan secara online melalui website Pendaftaran https://ips.holding- 


perkebunan.com/vendors 


. Persyaratan lain diatur dalam Dokumen Pengadaan. 
B. Jadwal Pendaftaran Tender Umum dan Pengambilan Dokumen Pengadaan 
1 Jadwal pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan yaitu pada 
Hari/Tanggal/Waktu: Selasa, 7 Februari 2023 / Pukul 11:01 WIB s.d Senin, 
20 Februari 2023 (Batas akhir waktu pendaftaran dapat dilihat pada jadwal 
pengadaan yang tertuang pada Dokumen Pengadaan dan aplikasi Integrated 


Procurement System). 


2. Pengambilan Dokumen Pengadaan dilakukan dengan cara mengunduh 
(download) pada aplikasi Integrated Procurement System. 


Untuk informasi terkait dengan Registrasi dan Pendaftaran dapat menghubungi 
panitia melalui email: divisi.pengadaandanumum@holding-perkebunan.com 


Jakarta, 7 Februari 2023 
Panitia Ad Hoc Pengadaan 


Pengadaan Bersama Solar Tahun 2023 


TTD 
Ketua 


1 0 SELASA, 7 FEBRUARI 2023 


Hilirisasi Garap 
21 Komoditas 
Incar US$545,3 M 


MENTERI Investasi/Kepala 
BKPM Bahlil Lahadalia me- 
ngatakan arah kebijakan in- 
vestasi Indonesia akan tetap 
fokus pada hilirisasi, bahkan 
merambah hingga 21 komodi- 
tas dengan total nilaiinvestasi 
mencapai US$545,3 miliar 
hingga 2040. 

“Ini adalah peta jalan in- 
vestasi untuk di sektor hiliri- 
sasi. Jadi mineral, batu bara, 
minyak, gas bumi, perkebun- 
an, kelautan, total investasi 
ke depan 21 sektor. Hiliri- 
sasi pohon ekonominya semua 
lengkap,” jelasnya saat rapat 
kerja dengan Komisi VI DPR 
di Jakarta, kemarin. 

Kementerian Investasi/ 
BKPM telah mengelompokkan 
kebutuhan investasi hingga 
2040 yang terdiri atas 8 sektor 
prioritas, yaitu mineral, batu 
bara, minyak, gas bumi, perke- 
bunan, kelautan, perikanan, 
dan kehutanan. 

Secara rinci, ke-8 sektor 
tersebut terdiri dari 21 komo- 
ditas, yakni batu bara, nikel, 
timah, tembaga, bauksit, besi 
baja, emas perak, aspal bu- 
ton, minyak bumi, dan gas 
bumi. Kemudian untuk sektor 
perkebunan dan kehutanan 
terdiri dari kelapa, karet, bio- 
fuel, kayu log, dan getah pinus. 
Lalu sektor kelautan dan per- 
ikanan mencakup udang, 
perikanan, rajungan, rumput 


laut, dan garam. 

“Kalau ini mampu kita laku- 
kan dengan baik, ini adalah 
salah satu jalan Indonesia dari 
negara berkembang ke negara 
maju dan meningkatkan pen- 
dapatan per kapita kita, dari 
US$4,5 ribu menjadi US$9 
ribu,” ucap Bahlil. 

Saat membuka Pertemuan 
Industri Jasa Keuangan 2023 
di Jakarta, kemarin, Presiden 
Joko Widodo berharap du- 
kungan konkret dari sektor 
industri jasa keuangan untuk 
program hilirisasi, seperti 
pendanaan untuk pemba- 
ngunan instalasi pengolahan 
dan pemurnian (smelter) ba- 
han mentah. 

“Tadi sudah disampaikan 
Ketua OJK (Mahendra Siregar) 
mengenai hilirisasi akan di- 
berikan dukungan. Saya minta 
betul-betul yang konkret, ka- 
rena masih saya dengar yang 
mau bikin smelter saja ke- 
sulitan cari pendanaan,” kata 
Presiden. 

Meski demikian, sambung- 
nya, dukungan industri ke- 
uangan harus dibarengi de- 
ngan kalkulasi dan kehati- 
hatian yang tinggi. 

Dalam paparannya, Presi- 
den menekankan hilirisasi 
menjadi kunci bagi Indonesia 
untuk lompat menjadi negara 
maju dengan pendapatan 
tinggi. (Des/Pra/Ant/E-2) 


di Kota Administrasi 


Terbatas. 


PENGUMUMAN 


Bahwa PT. TIGAPULUH INDONESIA UTAMA, berkedudukan 
Jakarta Selatan (selanjutnya disebut 
PERSEROAN), suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum 
Negara Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan bahwa : 


PT. TIGAPULUH INDONESIA UTAMA, tersebut akan melakukan 
pelepasan 52.596 saham dalam perseroan (akuisisi). 


Dengan ini diumumkan kepada pihak termasuk kreditur dan 
karyawan yang berkepentingan dengan Perseroan tersebut dapat 
menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam 
waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini Kepada 
Direksi Perseroan dengan alamat : 


PT. TIGAPULUH INDONESIA UTAMA 
BUMI KARANG INDAH 
Jalan Karang Asri III C3 Nomor 19, RT. 006, RW.009, 
Kelurahan Cilandak, Kecamatan Lebak Bulus, 
Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta 


Pengumuman ini dimuat dalam rangka pemenuhan ketentuan 
dalam peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu pasal 
127 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 


Jakarta Selatan 
Direksi 
Ttd 


(NIKEN WARYANTI) 


METREFTV 


AGENDA | SELASA, 7 FEBRUARI 2023 


PRIMETIME NEWS | 17.30 WIB LIVE 


Primetime News hadir di petang hari Anda menyu- 
guhkan berita-berita pilihan yang terjadi sepanjang 


hari, 


kemudian mengulasnya 


secara mendalam 


dilengkapi dengan laporan-laporan terkini lewat 
reportase lapangan dari para jurnalis-jurnalis andal 
Media Group Network. Program berita harian yang 
menyajikan beragam liputan peristiwa politik, hukum, 


sosial budaya di Indonesia. 


KULIAH UMUM MEDIA INDONESIA 


21.05 WIB 


Media Indonesia kembali menghadirkan acara spesial 
kuliah umum sebagai salah satu rangkaian spesial HUT 
ke-53 Media Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani 
mengisi kuliah umum dengan tema "Kondisi Ekonomi 
dan Fiskal Indonesia di Tahun Politik" dan Menteri 
Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengisi kuliah 
umum sesi kedua "Menggenjot Investasi di Tahun 


Sulit." Seperti apa? 


klah '& 


: 
Use 4 


I MULYANI INORAWAT 


EKONOMI 


KN 


ANTARA/IRWANSYAH PUTRA 


OPERASI PASAR TEKAN INFLASI: Petugas menyiapkan paket sembako untuk dijajakan pada operasi pasar tanggap inflasi di Banda Aceh, Aceh, Senin (6/2). Operasi 
pasar yang diselenggarakan pemerintah daerah bersama Perum Bulog itu bertujuan mengendalikan harga dan menekan laju inflasi di awal 2023. 


Laju Pertumbuhan 


Dyaga 


Pemerintah berharap belanja politik 
akan mendorong daya beli masyarakat 
sekaligus menjadi penopang 
pertumbuhan ekonomi di tahun ini. 


Ferry Wunyasti 
fetry@mediaindonesia.com 


ADAN Pusat Statistik 

(BPS) merilis pertum- 

buhan ekonomi In- 

donesia pada 2022 
yang mencapai 5,310 dari 
tahun sebelumnya (year on 
year/yoy) 3,790. Realisasi per- 
tumbuhan 2022 itu sekaligus 
menjadi pertumbuhan ter- 
tinggi sejak 2013 yang saat itu 
mencapai 5,56Y4. 

Menteri Koordinator Bi- 
dang Perekonomian Airlangga 
Hartarto berharap laju per- 
tumbuhan positif itu akan 
berlanjut di 2023. Mesin poli- 


tik yang mulai dipanaskan di 
tahun ini juga diharapkan tak 
mengganggu keyakinan inves- 
tor dan pelaku usaha untuk 
menambah belanja modal. 

“Tidak pernah ada kejadian 
luar biasa di dalam pemilu 
Indonesia pascareformasi. 
Kestabilan politik juga me- 
rupakan mandat kuat yang 
dipegang Bapak Presiden. Hal 
ini sudah dibuktikan lewat 
keberhasilan Indonesia me- 
nangani pandemi covid-19 
dan tekanan ekonomi yang 
diakibatkannya,” papar Air- 
langga dalam konferensi pers 
di Jakarta, kemarin. 

Ia memaparkan, politik In- 


donesia jauh lebih stabil jika 
dibandingkan dengan negara 
lain saat menangani covid-19. 
Di sejumlah negara terjadi 
kerusuhan, kekurangan pa- 
ngan, hingga kekurangan 
energi. Bahkan beberapa ne- 
gara masuk daftar “pasier' IMF. 

“Indonesia fundamennya 
kuat. Jadi, dengan kepas- 
tian ini justru tahun politik 
menjadi vitamin baru untuk 
pemulihan ekonomi tahun 
2023 dan kita lepas dari keter- 
gantungan berbagai tekanan. 
Tentu belanja politik akan 
mendorong daya beli masya- 
rakat. Engine-nya nanti akan 
bergerak di kuartal IV 2023,” 
kata Airlangga. 

Dalam paparannya, Kepala 
BPS Margo Yuwono mengata- 
kan, selain berhasil tumbuh 
5,3149 sepanjang 2022, per- 
ekonomian Indonesia juga 
mampu tumbuh 5,0196 (yoy) 


di Tahun Politik 


pada kuartal IV 2022 berkat 
seluruh lapangan usaha yang 
tumbuh positif. 

“Lapangan usaha dengan per- 
tumbuhan tertinggi ialah trans- 
portasi dan pergudangan serta 
akomodasi dan makan minum. 
Namun, industri pengolahan 
menjadi sumber pertumbuhan 
tertinggi,” ujar Margo. 

Sektor transportasi dan per- 
gudangan serta akomodasi dan 
makan minum berhasil tum- 
buh masing-masing sebesar 
16,99Y6 (yoy) dan 13,8196 (yoy), 
yang didorong oleh pening- 
katan mobilitas masyarakat 
serta peningkatan kunjungan 
wisatawan mancanegara dan 
wisatawan Nusantara. 


Mengandalkan domestik 
Di kesempatan terpisah, 
Ekonom Bank Mandiri Faisal 
Rachman memperkirakan 
pertumbuhan ekonomi In- 


donesia akan turun menjadi 
5,04o pada 2023. Pasalnya, 
pertumbuhan tahun ini hanya 
bisa mengandalkan sektor 
domestik lantaran ketidak- 
pastian ekonomi global yang 
masih sangat tinggi. 

“Ketidakpastian ekonomi 
global masih akan memba- 
yang di tahun 2023 meski su- 
dah menunjukkan tanda-tan- 
da mereda. Dengan demikian, 
kami melihat bahwa sumber 
pertumbuhan ekonomi In- 
donesia kemungkinan besar 
akan bergeser dari sektor 
eksternal ke sektor domestik 
karena kegiatan ekspor diper- 
kirakan akan melemah seiring 
dengan perlambatan ekonomi 
global,” ungkapnya, kemarin. 

Faisal menjelaskan, pembu- 
kaan kembali ekonomi Tiong- 
kok memang dapat mendu- 
kung permintaan dunia. Na- 
mun, harga komoditas masih 
rentan berlanjut melemah di 
tengah prospek peningkatan 
pasokan dan penurunan per- 
mintaan di Amerika Serikat 
dan Eropa. 

Kendati demikian, ekonomi 
Indonesia masih akan dito- 
pang oleh konsumsi rumah 
tangga yang didukung oleh in- 
flasi yang terkendali dan pen- 
cabutan status PPKM. (Des/E-2) 


Industri Otomotif Harus 
Didorong Menuju EV 


INSTITUTE for Energy Eco- 
nomics and Financial Analysis 
(IEEFA) menilai pemerintah 
harus mendorong industri oto- 
motif demi menyelaraskan arah 
bisnis mereka dengan kepen- 
tingan nasional untuk kenda- 
raan yang lebih efisien, rendah 
emisi, dan bergerak menuju in- 
dustri kendaraan listrik (electric 
vehicle/EV) masa depan. 
Menurut analis energi 
IEEFA Putra Adhiguna, indus- 


tri otomotif juga dapat berpo- 
tensi membantu menurunkan 
ketergantungan sektor trans- 
portasi terhadap impor BBM. 

“Untuk mendorong per- 
alihan mereka, pemerintah 
dapat mempertimbangkan 
memfasilitasi melalui ak- 
ses sumber daya dan kebi- 
jakan yang sesuai dengan 
prasyarat tegas bahwa mereka 
menyelaraskan tujuan dengan 
ambisi kendaraan listrik In- 


donesia,” tutur Putra saat 
peluncuran Laporan Electrify- 
ing Indonesia's Road Transport 
di Jakarta, kemarin. 

Putra mengatakan laporan 
tersebut menganalisis pe- 
rusahaan yang menguasai 
mayoritas pasar Indonesia 
dan bagaimana langkah bisnis 
mereka dapat memengaruhi 
ekspansi EV di dalam negeri. 

Laporan yang ditulis Putra 
itu juga menyoroti lima pro- 


dusen yang menguasai 9246 
pasar kendaraan roda empat 
ringan (4W), yaitu Honda, Mit- 
subishi, Suzuki, Toyota, dan 
anak perusahaan Daihatsu. 

“Rencana elektrifikasi dari 
pemain industri yang lam- 
ban dikombinasikan dengan 
dominasi pasar mereka dapat 
menjadi hambatan besar bagi 
ambisi Indonesia. Para pe- 
main otomotif banyak mene- 
kankan pentingnya memberi 
pilihan kendaraan bagi kon- 
sumen, tapi opsi all-electric 
dari mereka hampir tidak bisa 
ditemukan,” kata Putra. 

Ia mengungkapkan konsen- 


trasi pasar kendaraan roda 
dua (2W) saat ini bahkan 
didominasi dua merek, yaitu 
Honda dan Yamaha, yang 
menguasai 96” pasar. Na- 
mun, rencana elektrifikasi 
kendaraan mereka juga sa- 
ngat jauh dari potensi peru- 
sahaan-perusahaan tersebut. 

Laporan IEEFA pun meru- 
juk pada target agresif yang 
ditetapkan Indonesia dengan 
13 juta motor listrik dan 2,2 
juta mobil listrik pada 2030. 
Namun, realisasinya masih 
tertinggal di belakang bebera- 
pa negara tetangga ASEAN 
lain. (Ant/E-3) 


90 Investor Serjus 
Minati Investasi di IKN 


KEPALA Otorita Ibu Kota 
Negara (IKN) Bambang Su- 
santono menyebutkan seba- 
nyak 142 investor tertarik 
untuk berinvestasi di IKN Nu- 
santara, Kalimantan Timur. 
Bambang mengatakan, dari 
142 investor tersebut, 90 di 
antaranya telah menyatakan 
keseriusan. 

“Kami laporkan, kami te- 
lah menerima cukup banyak 
pernyataan minat atau letter 
Of interest. Hingga minggu 
lalu jumlahnya 142 investor, 
sekitar 90 investor kami ka- 
tegorikan sebagai pihak yang 
serius,” kata Bambang dalam 
rapat dengar pendapat (RDP) 
bersama Komisi XI DPR RI di 
Jakarta, kemarin. 

Bambang melanjutkan, un- 
tuk para investor ini nantinya 
akan dilanjutkan dengan ber- 


bagai proses bisnis, baik itu 
skema kerja sama pemerintah 
dengan badan usaha (KPBU) 
maupun bisnis lainnya. 

Adapun perinciannya, 25 
investor bergerak di bidang 
infrastruktur dan utilitas, 15 
di bidang edukasi, 14 di sek- 
tor jasa konsultan, 10 di sek- 
tor perumahan, 9 di bidang 
mixed use dan komersial, dan 
6 di bidang teknologi. 

Selanjutnya, 5 investor di 
bidang kesehatan, 4 di sektor 
kantor BUMN dan swasta, 
serta 2 di sektor kantor pe- 
merintahan. Untuk proyek 
KPBU perumahan mencakup 
184 tower. 

Adapun untuk nilainya, 
Summarecon dengan nilai 
investasi Rp1,67 triliun atau 
US$109,26 miliar. Kemudian 
Nusantara's Consortium de- 


ngan nilai investasi Rp30,8 
triliun atau US$2,01 miliar, 
dan Korea Land and Housing 
senilai Rp8,65 triliun atau 
US$566,01 miliar. 

Terkait dengan pendana- 
an IKN sendiri, menurut 
Bambang, 20Yo dari APBN 
dan 800 sisanya berasal 
dari Skema-skema yang me- 
libatkan swasta. “Sebanyak 
20Yo pendanaan dari APBN. 
Kemudian 8096 sisanya akan 
menggunakan skema-skema 
yang melibatkan swasta. 
Skemanya KPBU, bisa juga 
skema lain dengan swasta,” 
ujar Bambang. 

Berbeda dengan tahap 
awal perencanaan, pihak 
Otorita IKN memutuskan un- 
tuk turut memprioritaskan 
pembangunan ekosistem pen- 
dukung di sekitar kawasan 
pusat pemerintahan dengan 
membangun infrastruktur 
dan fasilitas publik, seperti 
fasilitas kesehatan berstandar 
internasional, fasilitas pendi- 
dikan terpadu. (Fik/Ant/E-3) 


ANTARA/DEDHEZ ANGGARA 


JASA PERBAIKAN KAPAL: Pekerja menyelesaikan perbaikan 
baling-baling kapal nelayan di Karangsong, Indramayu, Jawa 
Barat, kemarin. Perbaikan kapal nelayan yang sudah masuk masa 
perawatan membutuhkan waktu pengerjaan selama enam bulan, 
meliputi perbaikan badan kapal, mesin, dan baling-baling kapal 
dengan biaya sekitar Rp60 juta hingga Rp150 juta. 


MEDIA 
INDONESIA 


BURSA & KEUANGAN 


NIM Tinggi Bank 
Perlu Disisir Lagi 


OJK akan melakukan analisis 
lebih mendalam mengenai besarnya 


NIM perbankan. 


Ferry Wuryasti 
fetry@mediaindonesia.com 


RESIDEN Joko Wido- 
do (Jokowi) kembali 
menyoroti besarnya 
nett interest margin 
(NIM) yang dimiliki per- 
bankan di Tanah Air. 

Dalam pertemuan industri 
jasa keuangan yang digelar 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 
kemarin, Presiden menga- 
takan NIM perbankan yang 
mencapai 4,4Y6 sebagai tinggi 
sekali. “Mungkin (NIM per- 
bankan) tertinggi di dunia,” 
ujar Jokowi. 

Sebagai informasi, NIM 
jalah rasio yang digunakan 
untuk melihat pendapatan 
bunga bersih dalam perusa- 
haan yang beroperasi di sektor 
finansial. NIM yang mening- 
kat menunjukkan pendapatan 
bunga yang diperoleh melebar 
jika dibandingkan dengan pe- 
ngeluaran untuk biaya bunga 
yang dibayarkan. NIM juga 
biasa dipakai untuk menakar 
tingkat profitabilitas bank. 
Umumnya, NIM yang besar 
mengindikasikan laba yang 
tinggi untuk perbankan. 

Ketua Dewan Komisioner 
Lembaga Penjamin Simpanan 
(LPS) Purbaya Yudhi Sadewa 
membeberkan besarnya NIM 
industri perbankan Indonesia 
pada rapat dengar pendapat 
(RDP) di DPR akhir Januari. 

Menurut data LPS, NIM per- 
bankan Tanah Air pada akhir 
2022 mencapai 4,680. Kam- 
boja di posisi pertama dengan 
NIM 5,35Yo dan Filipina di po- 
sisi ketiga dengan NIM 3,569. 
Sementara itu, NIM bank Si- 


ngapura tergolong mini, yakni 
sebesar 1,219. “Dengan angka 
4,68Yo, NIM perbankan RI se- 
benarnya berada di peringkat 
kedua di antara negara ASEAN 
lainnya,” kata Purbaya. 

Dirut BCA Jahja Setiaadmaja 
yang hadir dalam pertemuan 
itu mengatakan otoritas ber- 
sama perbankan perlu mela- 
kukan penelaahan bersama 
untuk menemukan penyebab 
NIM perbankan relatif amat 
tinggi. 


Umumnya, 

NIM yang besar 
mengindikasikan 
laba yang 

tinggi untuk 
perbankan. 


“Kami sejak kenaikan suku 
bunga belum melakukan res- 
pons menaikkan suku bu- 
nga (kredit). Kalaupun ada 
(kenaikan), bila kreditnya 
mengacu pada JIBOR atau 
LIBOR yang base-nya memang 
suku bunga (bank sentral). 
Mungkin juga kenaikan NIM 
karena bisa menekan opera- 
sional (bunga) tetap rendah. 
Oleh karena itu, kita perlu 
duduk bersama (menyisir) 
soal NIM ini,” ujarnya. 


Diteliti Dahulu 

Pesan dan sindiran Presi- 
den terkait dengan margin 
bersih perbankan yang besar, 
dikatakan Kepala Eksekutif 
Pengawas Perbankan OJK 
Dian Ediana Rae, harus dire- 


nungkan, akan seperti apa 
kelak perbankan Indonesia. 

“Kita harus meninjau se- 
perti apa struktur pasar, su- 
dahkah cukup efisien dan 
kompetitif, apakah industri 
jasa keuangan sudah cukup 
efisien dan kompetitif, dan 
lain sebagainya,” kata Dian. 

Fokus Presiden dan bebe- 
rapa anggota Komisi XI DPR 
RI mengenai penetapan suku 
bunga perbankan yang mem- 
buat bank bisa mendapat 
margin tinggi, kata Dian, 
menunjukkan memang ada 
kekhawatiran agar jangan 
sampai tingkat suku bunga 
baik kredit maupun sim- 
panan yang tinggi kemudian 
menghambat sektor-sektor 
tertentu seperti UMKM. 

Banyak yang masih harus 
OJK teliti terlebih dahulu, 
untuk bisa memastikan level 
ideal tingkat suku bunga atau 
margin yang bisa didapatkan 
bank, antara dana simpanan 
dan dana pinjaman. 

“OJK akan melakukan ana- 
lisis lebih mendalam menge- 
nai hal ini karena Undang- 
Undang P2SK menuliskan 
transparansi tingkat suku bu- 
nga, yang memaksa perbank- 
an menunjukkan komponen 
apa saja yang digunakan un- 
tuk menetapkan tingkat suku 
bunga,” kata Dian. 

Beberapa komponen terse- 
but, seperti efisiensi bank itu 
sendiri, biaya tinggi ekonomi, 
dan regulatory burden, yang 
harus diteliti lebih lanjut. 

“Berdasarkan informasi 
perbankan, mereka belum 
bereaksi terhadap perkem- 
bangan tingkat suku bunga 
acuan Bank Indonesia karena 
ada time lag dari kebijakan 
Bank Indonesia ke tingkat suku 
bunga perbankan,” tandas- 
nya. (Ant/E-1) 


SELASA, / FEBRUARI 2023 1 1 


ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A 


PERTEMUAN TAHUNAN INDUSTRI JASA KEUANGAN: presiden Joko Widodo memberikan arahan saat menghadiri Pertemuan 
Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023 di Jakarta, kemarin. PTIJK 2023 mengusung tema Penguatan Sektor Jasa Keuangan Dalam 


Menjaga Pertumbuhan Ekonomi. 


OJK tidak Segan Tindak Fintech P2P Lending 


OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) 
tidak segan mengambil tindak- 
an tegas bagi perusahan fintech 
peer to peer (P2P) lending yang 
berdasarkan beberapa indika- 
tor tidak layak lagi menjalan- 
kan operasional mereka. 

Saat ini OJK mencatat ada 21 
P2P lending yang memiliki ting- 
kat wanprestasi (TWP) pengem- 
balian pinjaman 90 hari atau 
kredit macet di atas 596. Jumlah 
itu terbilang relatif besar ka- 
rena mewakili 20Y6 dari total 
pelaku usaha P2P lending yang 
mencapai 102 perusahaan. 

“Dalam Peraturan OJK No- 
mor 10 Tahun 2022, kita akan 


melakukan supervisory action. 
Kita lihat tidak hanya TWP- 
nya, tapi juga ekuitas, kondisi 
perusahaan, dan operasional- 
nya seperti apa,” kata Kepala 
Eksekutif Pengawas Industri 
Keuangan Nonbank OJK Ogi 
Prastomiyono di Jakarta, ke- 
marin. 

Apabila beberapa indika- 
tor lain menunjukkan suatu 
Jintech P2P lending tidak bisa 
melanjutkan kegiatan opera- 
sional mereka, OJK akan me- 
lakukan penindakan secara 
tegas. 

Berdasarkan Peraturan OJK 
Nomor 10 Tahun 2022, P2P 


lending diharuskan secara 
bertahap memenuhi ketentuan 
ekuitas minimal sebesar Rp2,5 
miliar pada 4Juli 2023. Saat ini 
sebanyak 17 fintech masih be- 
lum memenuhi batas minimal 
tersebut. 

“Mereka masih ada waktu 
karena sesuai dengan POJK 
tersebut, pemenuhan ekuitas 
Rp2,5 miliar harus tercapai 
pada 4 Juli 2023,” katanya. 

Kemudian mereka juga di- 
minta memiliki ekuitas mi- 
nimal Rp7,5 miliar pada 4 Juli 
2024 dan Rp12,5 miliar pada 4 
Juli 2025. 

Dalam kesempatan yang 


sama Presiden Joko Wido- 
do meminta OJK untuk lebih 
mengintensifkan pengawasan 
terhadap asuransi, pinjaman 
online, dan investasi karena 
dalam beberapa waktu ter- 
akhir banyak masyarakat me- 
ngeluh menderita kerugian. 
Jokowi mengingatkan agar 
tidak terjadi lagi penyalahgu- 
naan dana nasabah seperti 
yang pernah terjadi di per- 
usahaan asuransi seperti PT 
ASABRI (persero) dan PT Jiwas- 
raya (persero), ataupun kasus 
di KSP Indosurya dan Wana 
Artha Life yang merugikan 
masyarakat. (Ant/Try/E-1) 


LANI tk: 
JASA 
KEUANGAN 


Your Strategic Partner 


BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA 


BANK INDONESIA KK NEKS: -&. 


ANTARA/INDRIANTO EKO SUWARSO 


UU P2SK Momentum 
Perkuat Keuangan Syariah 


ANGGOTA Dewan Gubernur 
Bank Indonesia (BI) Juda 
Agung mengatakan Undang- 
Undang tentang Pengem- 
bangan dan Penguatan Sektor 
Keuangan (UU P2SK) bisa 
menjadi suatu momentum 
bagi Bank Indonesia dan 
Otoritas Jasa Keuangan untuk 
mendorong keuangan syariah 
menjadi lebih dinamis. 

“Di UU P2SK juga perbankan 
syariah berfungsi sebagai 
nazir di dalam wakaf, bisa 
berfungsi sebagai nazir secara 
langsung. Ini tentu saja harus 
dioptimalkan perbankan sya- 
riah dan perlu dirumuskan 
governance yang tetap agar 
fungsi nazir ini bisa berjalan 
dengan efektif dan bertata 
kelola,” tutur Juda dalam 
Forum Sharia Economic and 
Financial Outlook (Shefo) 
2023 yang diikuti virtual di 
Jakarta, kemarin. 

Nazir ialah pihak yang me- 
nerima harta benda wakaf 


dari wakif untuk dikelola dan 
dikembangkan sesuai dengan 
peruntukannya. 

Selain itu, Juda menga- 
takan kunci keberhasilan 
pengembangan ekonomi 
dan keuangan syariah kelak 
ialah sinergi dan kolaborasi 
antarpemangku kepentingan 
sejalan dengan pengem- 
bangan ekonomi dan ke- 
uangan syariah di Indonesia 
yang bersifat multidimensi. 

Dengan demikian, semua 
pemangku kepentingan baik 
anggota Komite Nasional 
Ekonomi dan Keuangan Sya- 
riah (KNEKS) maupun non- 
KNEKS diharapkan bisa terus 
berkolaborasi dan bersinergi. 

“Kami percaya bahwa si- 
nergi dan kolaborasi yang 
kuat ini memberikan dampak 
yang akan signifikan di dalam 
pengembangan ekonomi dan 
keuangan syariah,” tuturnya. 

Pembentukan Komite Da- 
erah Ekonomi dan Keuangan 


“Di UU P2SK 

juga perbankan 
syariah berfungsi 
sebagai nazir di 
dalam wakaf, 
bisa berfungsi 
sebagai nazir 
secara langsung." 


Juda Agung 
Anggota Dewan Gubernur BI 


Syariah (KDEKS) di daerah- 
daerah juga perlu terus di- 
dorong. Saat ini, ada delapan 
KDEKS, yakni di Sumatra 
Barat, Riau, Sumatra Selatan, 
Nusa Tenggara Barat, Jawa Ti- 
mur, Sulawesi Selatan, Bangka 
Belitung, dan Banten. 
Kelembagaan tersebut 
merupakan salah satu in- 
frastruktur pendukung dalam 


FORUM 

EKONOMI SYARIAH: 
(Dari kiri) Direktur 
Departemen Ekonomi 

dan Keuangan Syariah BI 
Wahyu Purnama, Advisor 
OJK Ahmad Buchori, dan Plt 
Direktur Eksekutif Manajemen 
Komite Nasional Ekonomi 
dan Keuangan Syariah 
(KNEKS) Taufik Hidayat 
menyampaikan paparan 
dalam Sharia Economic and 
Financial Outlook (Shefo) 
2023 di Jakarta, kemarin. 
Forum tersebut membahas 
arah kebijakan, strategi 
pengembangan dari otoritas, 
pelaku usaha dan akademisi 
tentang ekonomi syariah. 


ekosistem ekonomi syariah, 
yang berfungsi sebagai kata- 
lisator untuk mempercepat 
pengembangan ekonomi dan 
keuangan syariah di daerah, 
dalam upaya mencapai visi 
Indonesia sebagai pusat halal 
dunia pada 2024. 

“Ke depan ini (KDEKS) perlu 
kita perkuat. Kita standardi- 
sasi kegiatannya supaya jelas. 
Ada target-targetnya sehingga 
koordinasi di dalam pengem- 
bangan ekonomi syariah di 
daerah juga menjadi semakin 
kuat,” ujarnya. 

Lebih lanjut dia menga- 
takan kebijakan di sektor 
keuangan syariah pada 2023 
akan berfokus pada pengem- 
bangan inovasi kebijakan dan 
instrumen pasar keuangan 
dalam rangka mengembang- 
kan ekonomi dan keuangan 
syariah di Indonesia. 

“Kebijakan di sektor ke- 
uangan syariah akan fokus 
pada pengembangan ino- 
vasi kebijakan dan instru- 
men pasar keuangan sebagai 
alternatif skema pembiayaan 
serta pendanaan syariah serta 
untuk mengintegrasikan ke- 
uangan komersial dan sosial 
syariah,” kata Juda. (Ant/E-3) 


BP TAPERA 


Foto : Dok BP TAPERA 


PENDAFTARAN GRATIS Memtnipideh 


e JURNALIS 
bit.Iy/LombaBPTapera2022 


Atau scan barcode di bawah ini 
» UMUM 


INFORMASI PENDAFTARAN 
DARI BALIK LENSA 
0853 1145 3152 - Mila 


KATEGORI LOMBA FOTO 
e PELAJAR & MAHASISWA 


MEDIA 
IN DONESIA 


— A Part of (@EX menja GnOur 
AN MENINGR 


KATEGORI LOMBA VIDEO 


DIPERPANJANG 


L PUKUL 
23.59 WIB 


Organized by 


1 2 SELASA, 7 FEBRUARI 2023 


INFO 


Tapera Kembalikan 
Taperum Pensiunan 


DANA Tabungan Perumahan (Taperum) 
milik 770 ribu pensiunan pegawai negeri 
sipil (PNS) sebesar Rp3,4 triliun dikem- 
balikan pada pemilik dan ahli warisnya. 
Badan Pengelola Tabungan Perumahan 
Rakyat (BP Tapera) menargetkan dana 
itu akan cair dalam satu bulan secara 
bertahap. 

Komisioner BP Tapera Adi Setianto me- 
ngatakan BP Tapera telah mengalihkan 
peserta dan dana Taperum PNS seba- 
nyak 5,02 juta orang. Jumlah ini terdiri 
atas 1,02 juta PNS pensiunan dan 4,02 
juta PNS aktif dengan sebesar Rp11,8 
triliun. “Ada sekitar 170 ribu orang masih 
pending sampai akhir Desember 2022, 
nilainya sekitar Rp800 miliar. Namun, 
untuk PNS pensiunan Januari 2023 ini 
diharapkan segera cair Februari,” ujar 
Adi seusai Pengundian Gelagar Rejeki Pe- 
riode 3 BP Tapera di Jakarta, pekan lalu. 

Adi menjelaskan pengembalian dana 
tabungan perumahan sejalan dengan 
UU No 4/2016 Tapera yang bertujuan 
menghimpun dan menyediakan dana 
murah jangka panjang berkelanjutan 
untuk pembiayaan perumahan. Tabung- 
an itu untuk memenuhi kebutuhan 
rumah layak dan terjangkau bagi peser- 
ta melalui pengerahan, pemupukan, dan 
pemanfaatan dana Tapera. (Gan/S-3) 


Premier Lake Residence 
Respons Milenial 


PT Premier Oualitas Indonesia bersama 
PT Sri Pertiwi Sejati menghadirkan Pre- 
mier Lake Residence, hunian tropis 
modern di kawasan Cikarang Interna- 
tional City. Hunian tersebut didukung 
konsep healthy living serta aksesibilitas 
yang sangat mudah. 

Presdir PT Premier Oualitas Indonesia 
David Partono mengatakan Premier Lake 
Residence merupakan hunian yang ber- 
upaya merespons kebutuhan pasar, ter- 
utama generasi milenial. Generasi mile- 
nial dianggap memiliki karateristik yang 
adaptif, kekinian, dan memiliki standar 
tinggi untuk segala aspek kehidupannya. 
“Premier Lake Residence sebagai hunian 
berkualitas tinggi diharapkan menjadi 
jalan keluar atas kebutuhan masyarakat 
Indonesia, khususnya generasi milenial 
yang baru akan membeli rumah pertama 
atau untuk berinvestasi karena lokasinya 
berada di Kota Cikarang sebagai kawasan 
industri terbesar di Asia Tenggara," jelas 
David dalam keterangan resminya, akhir 
pekan lalu. 

Dibangun di lahan seluas 11 hektare, 
Premier Lake Residence memiliki ling- 
kungan hijau dan asri. Hal itu didukung 
fasilitas jogging track, club house, dan 
danau seluas 1 hektare. (Ifa/S-3) 


Puradelta Lestari Bidik 
Marketing Sales Rp1,8 T 


PENGEMBANG kawasan perkotaan 
terpadu modern Kota Deltamas, PT 
Puradelta Lestari Tbk, menargetkan 
prapenjualan atau marketing sales se- 
nilai Rp1,8 triliun pada 2023. Penjualan 
lahan industri masih menjadi penopang 
utama untuk mencapai target tersebut. 

Direktur PT Puradelta Lestari Tondy 
Suwanto menuturkan permintaan 
lahan industri pada awal 2023 cukup 
tinggi. “Masih ada permintaan sekitar 
90 hektare lahan industri di awal 2023 
ini yang sedang dinegosiasikan,” ujar 
Tondy dalam keterangan resminya, 
akhir pekan lalu. 

Permintaan dari data center disebut 
masih yang terbesar. Sektor data center 
sebelumnya jadi penyumbang utama 
penjualan lahan industri perseroan 
pada 2022. Tondy menjelaskan pesat- 
nya perkembangan gaya hidup digital 
di Indonesia belakangan ini turut men- 
dorong bisnis data center. Hal itu men- 
jadi peluang baik bagi kawasan industri 
untuk menjual lahannya kepada bisnis 
data center. 

Sebelumnya, Puradelta Lestari meraih 
marketing sales sebesar Rp1,86 triliun 
pada 2022 atau 3,64 lebih tinggi dari 
target sebesar Rp1,8 triliun. (Ifa/S-3) 


PROPERTI 


MEDIA 
INDONESIA 


ALOKASI 
ANGGARAN 
BANTUAN 
PEMBIAYAAN 
PERUMAHAN 
2023: Foto udara 
pembangunan 
rumah bersubsidi 

di Kecamatan 
Bontomarannu, 
Kabupaten 

Gowa, Sulawesi 
Selatan, pekan 

lalu. Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat (PU-Pera) 
mengalokasikan 
anggaran bantuan 
pembiayaan 
perumahan 2023 
sebesar Rp30,38 
triliun untuk 230 ribu 
unit rumah melalui 
program fasilitas 
likuiditas pembiayaan 
perumahan (FLPP), 
subsidi bantuan uang 
muka (SBUM), dan 
tabungan perumahan 
rakyat (tapera). 


ANTARA/ARNAS PADDA 


REI Sosialisasikan Kenaikan 
Harga Rumah Subsidi 


Usulan kenaikan harga rumah subsidi 
sudah disampaikan sejak 2020 karena harga 
rumah subsidi belum naik selama tiga tahun 


belakangan. 


Gana Buana 
gana@mediaindonesia.com 


ERSATUAN perusahaan 

Real Estate Indonesia (REI) 

menyambut baik rencana 

kenaikan harga rumah 
subsidi. Diperkirakan, harga 
rumah subsidi bakal naik sebesar 
596 dari usulan yang diajukan se- 
besar 746-106. 

Ketua Umum Real Estate Indone- 
sia (REI) Paulus Totok Lusida me- 
ngatakan pihaknya saat ini tengah 
menyosialisasikan kemungkinan 
kenaikan harga rumah subsidi se- 


besar 599 kepada anggotanya. Hal 
itu dilakukan sambil menunggu 
putusan definitif dari Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu) turun. 

“Saat ini sedang kami sosialisa- 
sikan, tetapi saya rasa tidak lama 
lagi mulai diterapkan, kan, sudah 
disepakati,” ungkap dia di Jakarta, 
pekan lalu. 

Totok menjelaskan usulan ke- 
naikan harga telah disampaikan 
sejak 2020 sebesar 10». Usulan 
dilayangkan karena harga rumah 
subsidi belum juga naik selama 
tiga tahun belakangan. Padahal, 
harga bahan bangunan sudah 


lama melambung tinggi. 

“Daripada kami debat kusir 
terus, lebih baik menerima. Ke- 
menkeu juga, kan, punya hitung- 
annya atas inflasi. Apalagi anggota 
kami sebesar 60Y» merupakan 
UMKM (usaha mikro, kecil, dan 
menengah) yang menyuplai rumah 
subsidi,” jelas Totok. 

Secara terpisah, Dirjen Pembi- 
ayaan Infrastruktur Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Kemen- 
terian Pekerjaan Umum dan Pe- 
rumahan Rakyat Herry Trisaputra 
Zuna mengutarakan kenaikan 
harga rumah subsidi sudah lama 
dibahas secara intensif. Dia juga 
berharap persetujuannya akan 
segera keluar. “Sedang dibahas 
secara intensif, tapi mungkin putu- 
sannya belum keluar di awal 2023 
ini,” ungkap Herry. 

Selain itu, rumah subsidi me- 


mang berbeda dengan rumah 
komersial sebab pemerintah yang 
mengatur besaran harga rumah 
subsidi. Rumah subsidi yang di- 
maksud mencakup rumah tapak 
dan satuan rumah susun (sarusun). 
Herry menyampaikan pembe- 
lian kedua jenis rumah tersebut, 
yakni rumah tapak dan sarusun 
bersubsidi, dilakukan lewat skema 
pembayaran kredit pemilikan 
rumah (KPR) bersubsidi. Lantaran 
belum ada regulasi terbaru, harga 
rumah subsidi sejauh ini masih 
menggunakan aturan lama. 


Bahan baku naik 

Sebelumnya, Country Manager 
Rumah.com Marine Novita me- 
ngatakan rencana pemerintah 
menaikkan harga rumah subsidi 
dinilai sudah sejalan dengan pa- 
rameter yang dimiliki Rumah.com. 


Berdasarkan data Rumah.com 
Indonesia Property Market Index 
Kuartal IV 2022, harga rumah 
tapak naik sebesar 5,80 secara 
tahunan. “Pencarian properti de- 
ngan harga di bawah Rp300 juta 
makin menurun,” imbuhnya. 

Marine menambahkan secara 
umum harga rumah memang me- 
ningkat. Hal itu antara lain dise- 
bahkan kenaikan harga bahan baku 
dan biaya modal. Menurut dia, para 
pengembang properti mulai me- 
laporkan dan mengeluhkan naiknya 
ongkos produksi yang berimbas 
pada kenaikan harga properti. 

Dia menyebut kenaikan harga 
bahan konstruksi bangunan hanya 
salah satu faktor penyebab kenaik- 
an indeks harga properti. Selain 
itu, setidaknya ada dua faktor 
lain yang memengaruhi kenaikan 
indeks. 

“Pertama, soal permintaan atas 
properti meningkat selama tiga 
kuartal terakhir yang mengiringi 
pulihnya ekonomi dari pandemi 
dan selesainya beberapa infra- 
struktur yang memudahkan akses 
permukiman. Faktor kedua adalah 
suku bunga perbankan, yakni suku 
bunga acuan BI 7-day reverse repo 
rate (BI7DRR) per Desember 2022 
sebesar 5,50Y9,” tutupnya. (S-3) 


Agar ag 


si 
1 
? 
i 
3 
m 
Hj 
E 
3 
En 


MI/ADAM DWI 


DIKEMBALIKAN FUNGSINYA: Suasana Rumah Sakit penanganan 
Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (4/2). 
Pengelolaan Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran bakal dikembalikan 
pada Kementerian PU-Pera dan rencananya akan dikembalikan fungsinya 


seperti semula untuk hunian dan akan diserahkan kepada Sekretariat Negara 


sebagai pemilik aset bangunan vertikal tersebut. 


Kementerian PU-Pera 
kembali Kelola 


Wisma Atlet Kemayoran 


PENGELOLAAN Rumah Susun 
Wisma Atlet Kemayoran bakal 
dikembalikan pada Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PU-Pera). Rencananya, 
Wisma Atlet Kemayoran dikem- 
balikan fungsinya seperti semula 
untuk hunian dan akan diserahkan 
kepada Sekretariat Negara sebagai 
pemilik aset bangunan vertikal 
tersebut. 

“Kami (Kementerian PU-Pera) 
siap menerima kembali pengelo- 
laan Wisma Atlet Kemayoran dari 
BNPB (Badan Nasional Penanggu- 
langan Bencana) pascapandemi 
covid-19 dan akan segera dibenahi 
untuk diserahterimakan kepada 
Sekretariat Negara sebagai pemo- 
hon dan pemilik lahan,” ujar 


Dirjen Perumahan Kementerian 
PU-Pera Iwan Suprijanto, dalam 
keterangan resmi yang diterima, 
baru-baru ini. 

Menurut Iwan, Kementerian PU- 
Pera bersama BNPB kini sedang 
mendata aset-aset di Wisma Atlet 
Kemayoran. Itu dilakukan agar 
aset-aset tetap terjaga baik dan 
tidak mengalami kerusakan. Sebe- 
lumnya, bangunan itu dimanfaat- 
kan sebagai Rumah Sakit Darurat 
Covid-19 (RSDC). 

Iwan menegaskan kondisi Wis- 
ma Atlet Kemayoran saat ini juga 
tidak dalam kondisi mangkrak. 
Pihaknya terus berkoordinasi 
dengan BNPB, khususnya dalam 
proses pengembalian aset bangun- 
an vertikal tersebut. 


“Kami tegaskan kembali bahwa 
Wisma Atlet Kemayoran tidak 
mangkrak sebagaimana informasi 
yang beredar luas di lapangan. 
Jadi, tidak benar pemerintah 
membiarkan bangunan vertikal 
itu pascapandemi covid-19 ka- 
rena kami akan tetap merawatnya 
sebaik mungkin untuk bisa dikem- 
balikan seperti fungsinya sebagai 
hunian,” katanya. 

Adapun masa pinjam Wisma 
Atlet Kemayoran sebagai RSDC- 
19 oleh BNPB berakhir pada 31 
Desember 2022. BNPB sedang 
memperpanjang peminjaman khu- 
sus untuk Tower 6 sebagai Rumah 
Sakit Darurat Covid-19. Setelah 
masa pinjam berakhir, pengelo- 
laan Wisma Atlet akan dikemba- 
likan dari BNPB ke Kementerian 
PU-Pera. 

“Kementerian PU-Pera melalui 
Ditjen Perumahan juga memba- 
has percepatan serah terima aset 
bangunan gedung berupa Rusun 
Wisma Atlet dengan Kementerian 
Sekretariat Negara. Ditargetkan, 
tahun ini proses serah terima 
selesai,” pungkas Iwan. (Gan/S-3) 


MAGNA 


(GS. MEDIA GROUP 
— A Part of — NETWORK — 


Televisi Digital Terestrial Pertama 
Dengan Jangkauan Nasional 


magnachannel.com (MI Magna Channel f (CJW @magnachanneltv 


b 
) 


tt“. edi 
' MAKIN B 


ANYAK PILIHAN 
: TONTONAN YANG ASYIK ABISSS 


MEDIA 
INDONESIA 


HUMANIORA 


SELASA, / FEBRUARI 2023 1 3 


ANTARA/SENO 


AKSI PENGAWALAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL: Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Tolak Kekerasan Seksual melakukan aksi di depan Kantor 
Pengadilan Negeri (PN) Jember, Jawa Timur, kemarin. Dalam aksi itu mereka mendesak Polres dan PN Jember untuk mengawal ketat kasus kekerasan seksual yang 
tersangkanya seorang pengasuh pondok pesantren, Kiai FM. 


Obat Sirop Maut 
masih Beredar 


Lemahnya sanksi hukum dan tidak 
adanya efek jera menjadi biang kerok 
terulangnya kasus GGAPA. 


M losat AL Macuwuni 
m.igbal@mediaindonesia.com 


UA kasus baru ga- 

gal ginjal akut pada 

anak (GGAPA) yang 

ditemukan di DKI 
Jakarta meruntuhkan keper- 
cayaan publik terhadap pe- 
merintah, khususnya Badan 
Pengawas Obat dan Makanan 
(Badan POM). 

“Pengawasan dan penanggu- 
langan yang dilakukan Badan 
POM tidak berjalan optimal,” 
tegas pengamat kebijakan pub- 
lik Trubus Rahadiansyah ke- 
pada Media Indonesia, kemarin. 

Ia mempertanyakan penga- 


wasan Badan POM yang terus 
kecolongan dengan masih bere- 
darnya obat sirop tercemar 
bahan berbahaya etilena glikol 
(EG) dan dietilena glikol (DEG) 
itu. “Tata kelola pengawasan 
obat sirop yang tidak transpa- 
ran terbukti karena ditemukan 
satu lagi kasus GGAPA. Yang 
saya khawatir takutnya muncul 
kasus-kasus baru lagi,” ujarnya. 

Kekhawatiran munculnya 
kasus baru juga disampaikan 
anggota Komisi IX DPR Irma 
Suryani. Pihaknya akan me- 
minta pertanggungjawaban 
Badan POM dan Menkes pada 
rapat pekan ini. 

Seperti diketahui, dua kasus 


gagal ginjal teranyar dilapor- 
kan Dinkes Provinsi DKI Ja- 
karta. Salah satu pasien berusia 
satu tahun yang telah mening- 
gal dunia mengalami demam 
pada 25 Januari 2023 dan di- 
berikan obat sirop Praxion. 

Pada 28 Januari anak menge- 
luh tidak bisa buang air kecil 
kemudian dibawa ke Puskes- 
mas Pasar Rebo, Jakarta, dan 
dirujuk ke Rumah Sakit Adhy- 
aksa pada 31 Januari 2023. 

Pada 1 Februari, pasien me- 
ninggal setelah dibawa ke RS 
Polri dan dirujuk ke RS Cipto 
Mangunkusumo (RSCM). Se- 
mentara itu, kasus lain yang 
masih diselidiki menimpa anak 
berusia 7 tahun dengan gejala 
serupa dan masih mendapat- 
kan perawatan. 

Kekecewaan disampaikan 
anggota Komisi IX DPR Edy 


Wuryanto karena kasus yang 
lalu belum tuntas, sudah di- 
tambah dengan kasus baru. 
Lemahnya sanksi bagi pelang- 
gar pembuatan obat menjadi 
biang kerok terulangnya kasus 
karena tidak ada efek jera. 


Terlambat 

Mantan Direktur Penyakit 
Menular WHO Asia Tenggara 
Tjandra Yoga Aditama me- 
nyayangkan lambatnya gerak 
pemerintah. Karena kasus 
terkonfirmasi sudah meninggal 
pada 1 Februari 2023 di RSCM, 
semestinya waktu lima hari 
(hampir seminggu) sampai 
hari ini sudah dapat memberi 
analisis yang lebih jelas tentang 
apa yang sebenarnya terjadi. 
“Analisis harusnya bisa lebih 
cepat dan akurat. Apalagi ini 
peristiwa berulang,” ujarnya. 


Tjandra menyampaikan ka- 
sus GGAPA itu tidak bisa hanya 
mengandalkan kewaspadaan 
orangtua, tapi juga otoritas 
yang berwenang. 

Hal yang sama ditegaskan 
Wakil Ketua MPR Lestari Moer- 
dijat. Ia meminta pemerintah 
tidak kendur dalam mengawasi 
peredaran obat di Indonesia. 

“Pengawasan keamanan dan 
peredaran obat harus konsisten 
dan dilakukan dengan cermat 
karena dampaknya bila terjadi 
pelanggaran bisa menyebab- 
kan kematian,” katanya. 

Juru bicara Kementerian 
Kesehatan M Syahril mengata- 
kan dua tambahan kasus baru 
menambah panjang daftar kor- 
ban GGAPA. Hingga 5 Februari 
2023, tercatat 326 kasus GGAPA 
dan satu suspek yang tersebar 
di 27 provinsi di Indonesia. 

Saat ini, Badan POM sudah 
mengeluarkan perintah peng- 
hentian sementara produksi 
dan distribusi obat yang dikon- 
sumnsi pasien hingga investigasi 
selesai dilaksanakan. “Industri 
farmasi pemegang izin edar 
obat tersebut telah melakukan 
voluntary recall (penarikan 
obat secara sukarela),” kata Ke- 
pala Badan POM Penny Lukito, 
kemarin. (Fal/Far/RO/H-2) 


ANTARA/DEDHEZ ANGGARA 


INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI: Pelajar membaca 
buku di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu, 
Jawa Barat, kemarin. Berdasarkan data Perpustakaan 
Nasional (Perpusnas), indeks pembangunan literasi 
masyarakat Indonesia pada 2022 mencapai 13,55 dan 
ditargetkan pada 2024 mencapai 15. 


Muhammadiyah Tetapkan 
Awal Puasa 23 Maret 


PIMPINAN Pusat Muham- 
madiyah menetapkan 1 Ra- 
madan 1444 Hijriah pada 23 
Maret 2023 dan Hari Raya 
Idul Fitri pada 21 April 2023. 
Ditetapkan pula bahwa 1 
Zulhijah jatuh pada Senin, 19 
Juni 2023. 

“Penetapan 1 Ramadan 
1444 H kemungkinan sama 
dengan pemerintah sehingga 
secara serentak masyarakat 
dapat melaksanakan salat 
tarawih dan awal puasa ber- 
sama. Salat tarawih dimulai 
pada Rabu malam, 22 Maret 
2023,” kata Sekretaris PP 
Muhammadiyah Muhammad 
Sayuti saat membacakan 
melalui Maklumat Pimpinan 
Pusat (PP) Muhammadiyah 
Nomor 1/M/MLM/I1.0/2023, 
kemarin. 


Sementara itu, untuk Sya- 
wal dan Zulhijah, Ketua PP 
Muhammadiyah Syamsul An- 
war memprediksi waktunya 
akan berbeda dengan peme- 
rintah. “Hal ini karena Ke- 
menterian Agama berpedo- 
man pada kriteria MABIMS, 
yakni posisi hilal mencapai 
ketinggian 3 derajat dengan 
sudut elongasi 6,4 derajat,” 
sebut Syamsul. 

Metode yang dipakai Mu- 
hammadiyah didasarkan 
posisi geometris matahari- 
bumi-bulan atau yang di- 
kenal dengan hisab hakiki 
wujudul hilal, bukan karena 
penampakan bulan. 

Ketua Umum PP Muham- 
madiyah Haedar Nashir 
mengimbau agar potensi 
perbedaan waktu Syawal dan 


Zulhijah dengan pemerintah 
dapat disikapi dengan bi- 
jaksana, saling menghargai, 
menghormati, dan tasamuh. 
Apalagi, perbedaan waktu ini 
bukan kali pertama. 

“Kita punya pengalaman 
berbeda dalam hal 1 Rama- 
dan, 1 Syawal, 10 Zulhijah 
sehingga perbedaan itu 
jangan dianggap sebagai 
sesuatu yang baru,” ungkap 
Haedar. 

Ia menyerukan agar ke- 
sempatan emas bisa berjum- 
pa lagi dengan Ramadan dan 
Syawal 1444 H nanti dapat 
dimanfaatkan untuk lebih 
dekat dengan Allah SWT, ber- 
buat baik dalam kehidupan, 
dan membangun diri sebagai 
mukmin yang lebih baik dari 
sebelumnya. (Dis/H-2) 


Pencabulan Anak Marak 
Puluhan Korbannya 


SEBANYAK 37 anak di Jam- 
bi dan Yogyakarta menjadi 
korban pencabulan yang di- 
lakukan para pelaku dengan 
dugaan kelainan orientasi 
seksual. Hal itu makin mene- 
gaskan urgensi peran masya- 
rakat dalam melindungi anak 
dari kejahatan seksual. 

Kasus pencabulan pertama 
terjadi di Jambi. Seorang ibu 
satu anak, NT, 25, ditetap- 
kan sebagai tersangka kasus 
pencabulan 17 anak berusia 
8-15 tahun, terdiri atas 11 anak 
laki-laki dan 6 anak perem- 
puan. Pelaku diduga mengidap 
pedofilia yang menyasar anak- 
anak di bawah umur. 

Direktur Reserse Kriminal 
Umum (Dirreskrimum) Polda 
Jambi Komisaris Besar Andri 
Ananta Yudistira menyebut 
dugaan adanya penyimpangan 
orientasi seksual NT didapat 
dari serangkaian pemeriksaan 
korban dan saksi, termasuk AF, 
suami tersangka. 

“Tersangka pernah mengan- 
cam akan menghabisi anaknya 
yang masih berusia sekitar 10 
bulan jika hasrat seksualnya 
tidak dipenuhi suaminya, AF,” 
kata Andri, kemarin. 

Terungkapnya kasus itu 
berasal dari laporan warga 
sekitar kediaman NT di Ke- 
lurahan Rawasari, setelah 
anak-anak mereka mengaku 


SEKILAS 


mendapatkan perlakuan tidak 
senonoh ketika main gim play 
station (PS) di kediaman NT. 
Tersangka meminta korban 
menyentuh organ sensitifnya, 
sedangkan anak-anak perem- 
puan dicekoki video porno dan 
diminta mengintip aksi NT saat 
berhubungan intim dengan 
suaminya. 

Sementara itu, kasus pen- 
cabulan kedua di Sleman, DI 
Yogyakarta, dilakukan AS, 
28, ketua salah satu pengurus 
masjid di Ambarketawang. 
Ia diduga sudah mencabuli 
20 anak di sejumlah lokasi. 
Menurut polisi, tersangka 
cenderung memiliki penyim- 
pangan seksual (cabul) karena 
sering menonton video porno 
sesama jenis. 

Dari kasus-kasus itu, Deputi 
Bidang Perlindungan Anak 
Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak (PPPA) Nahar mengingat- 
kan orangtua agar waspada. 

Wakil Ketua Komisi Perlin- 
dungan Anak Indonesia (KPAI) 
Jasra Putra mengatakan 
tanggung jawab sama juga 
dibebankan kepada masya- 
rakat. “Setiap orang terdekat 
anak di tempat peristiwa 
punya peran penting perlin- 
dungan anak, sekecil apa pun 
peran mereka,” jelasnya. (SL/ 
AUj/lin/H-2) 


UI Buka Program Pre-University 


untuk Siswa SMA 


WAKIL Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas 
Indonesia (UI) Abdul Haris mengatakan tahun ini UI membuka 
program Pre-University sebagai implementasi dari kebijakan 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program itu membe- 
rikan peluang kepada siswa SMA untuk mengambil mata kuliah 
di UI tanpa harus menjadi mahasiswa. 

“Jika siswa mendapatkan sertifikat kelulusan dengan baik dari 
mata kuliah tersebut, sertifikat bisa direkognisi seandainya siswa 
tersebut mendaftar kuliah di UI,” ucapnya saat melakukan sosial- 
isasi penerimaan mahasiswa baru bagi lulusan SMA/sederajat 
2023, di Depok, Jawa Barat, kemarin. 

Dalam sosialisasi itu disebutkan, Ul akan membuka penerimaan 
mahasiswa baru dalam program sarjana, sarjana kelas internasio- 
nal, sarjana kelas RPL, vokasi, dan vokasi kelas RPL. 

Sementara itu, Kepala Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru 
(PMB) UI Gunawan menjelaskan untuk jalur nasional, Ul menye- 
diakan 5096 kuota lewat jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi 
(SNBP) 2096 dan seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT) 3054. 

Adapun 5056 daya tampung sisanya, akan diperebutkan melalui 
jalur mandiri. (Ant/H-2) 


Izin Produksi Hutan Mangrove 
akan Dievaluasi 


ANGGOTA DPR mengungkap masih banyak pabrik yang membuat 
arang dari kayu mangrove di sejumlah daerah, padahal tindakan 
itu jelas terlarang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) mengaku heran sebab tidak ada izin baru yang dikeluarkan 
untuk produksi hasil hutan mangrove. 

Temuan pabrik yang memproduksi arang dari kayu mangrove 
dilaporkan Ketua Komisi IV DPR Sudin. Jumlahnya mencapai 11 
gudang arang di Kepulauan Riau, Sumut, dan Riau. 

Di wilayah Berelang, Kepulauan Riau, pemilik tiga gudang pem- 
buatan arang dari mangrove memproduksi 1.000 ton per bulan. 
Arang itu bahkan diekspor hingga ke Singapura, Hong Kong, 
Malaysia, dan Jepang. “Pemilik gudang mengaku memiliki surat 
nota izin berkop KLHK untuk mengangkut kayu hasil tebangannya 
itu sehingga saat melakukan ekspor ke negara luar pun mereka 
diloloskan petugas PSDKP," lapor Sudin dalam Rapat Dengar Pen- 
dapat Komisi IV dan KLHK di Senayan, Jakarta, kemarin. 

Karena itu, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono 
mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kembali izin produksi 
hutan mangrove yang ada. 

“Pasti kami evaluasi dan pasti berhenti supaya tidak ber- 
produksi lagi karena ada kebijakan rehabilitasi mangrove dan 
tidak boleh lagi ada penebangan mangrove," ujarnya. 

Bambang mengatakan saat ini KLHK sudah mencabut tiga izin 
perusahaan yang melakukan produksi arang dari kayu mangrove, 
yakni PT Binda Ovivipari Semesta di Kalimantan Barat yang SK- 
nya dikeluarkan pada 2006, PT Mandailing Alam di Kalimantan 
Barat yang mendapatkan izin pada 1988, dan PT Bintuni Utama 
Murni Wood Industry di Papua Barat yang mendapatkan izin 
pada 1988. (Ata/H-2) 


DPR Pesimistis Usulan Biaya Haji 2023 Menurun 


ANGGOTA Komisi VIII DPR 
Iskan Golba Lubis mengaku 
pesimistis usulan biaya haji 
2023 akan ada penurunan 
karena pembahasan desain 
anggaran perjalanan haji ma- 
sih mandek. Meski banyak pe- 
nolakan kenaikan, Iskan tidak 
ingin memberi harapan un- 
tuk jemaah. “Saya tidak tahu 
kalau ada mukjizat. Apalagi, 
waktu sudah semakin dekat. 
Kalau saya pesimistis ada per- 
ubahan yang signifikan,” kata 
Iskan kepada Media Indonesia, 
kemarin. 

Iskan menilai kehadiran pa- 
nitia kerja untuk membahas pe- 
nyelenggaraan haji 2023 seba- 
tas formalitas sebab Kemente- 
rian Agama telah menerbitkan 


Rencana Perjalanan Haji (RPH) 
1444 H/2023 M dan telah mela- 
kukan lobi dengan pihak kater- 
ing di Arab Saudi. RPH berisi 
rangkaian tahapan kegiatan 
penyelenggaraan ibadah haji, 
mulai awal masuknya jemaah 
ke asrama haji lalu terbang ke 
Tanah Suci hingga kepulangan 
terakhir jemaah dari Madinah 
ke Indonesia. 

“Kalau dalam sistem di Saudi 
itu, mereka memang belum 
akad. Kalau sudah akad, itu kan 
ditandatangani. Itu biasanya 
tinggal cair uangnya. Mung- 
kin mereka masih menunggu 
keputusan di panja. Namun, 
rata-rata di panja itu ada secara 
prinsip, sudah selesai sebetul- 
nya. Katering begini, jumlah 


segini, harga segini. Memang 
belum ditandatangani formal 
saja. Namun, sudah selesai 
barang ini. Apalagi yang mau 
dibicarakan?” tukas Iskan. 

“Tahun ini pembahasan haji 
paling tidak apa, ya, sebutan- 
nya, tidak kondusif. Banyak 
masukan, tetapi seperti angin 
lalu saja. Saya belum mau 
mendahului panja. Cuma saya 
lihat, selama ini bola sudah kita 
gulirkan. Namun, semuanya 
diam seribu bahasa. Berarti su- 
dah diatur sebelum keputusan, 
kan? Berarti panja itu seperti 
formalitas saja. Semuanya 
sudah selesai, kalau tidak ada 
perubahan, berarti kan begitu, 
sudah selesai,” ujar dia. 

Iskan menyebut jika me- 


mang keputusan akhir angga- 
ran tidak ada perubahan atau 
tidak ada penurunan, dengan 
tegas fraksi PKS akan menolak. 
“PKS menolak kalau tidak ada 
perubahan yang signifikan. 
PKS tidak tanggung jawab ka- 
lau tidak ada perubahan itu,” 
tandasnya. 

Sementara itu, saat dikonfir- 
masi pembahasan biaya haji, 
Dirjen Penyelenggara Haji 
dan Umrah Kemenag Hilman 
Latief meminta masyarakat 
menunggu informasi lebih 
lengkap dalam rapat panja 
setelah kunjungan kerja dari 
Arab Saudi. “Nanti Rabu diba- 
has dengan masukan dari DPR 
pascakunker,” kata Hilman. 


(Dis/H-3) 


na TT 


ANTARA/SYIFA YULINNAS 


POLHUT AMANKAN KAYU ILEGAL DI ACEH BARAT: Polisi Kehutanan (Polhut) Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh mendata 
barang bukti kayu olahan yang diamankan di halaman kantor KPH wilayah IV Desa Suak Ribe, Johan 
Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, kemarin. Kepala KPH Wilayah IV Meulaboh Naharuddin menjelaskan 
pihaknya berhasil mengamankan barang bukti kayu olahan jenis meranti dan campuran yang diduga 
hasil pembalakan liar di kawasan pedalaman Aceh Barat sebanyak 8.74 meter kubik. 


1 4 SELASA, / FEBRUARI 2023 


INTERNASIONAL 


MEDIA 
INDONESIA 


AFP/ABDULAZIZ KETAZ 


GEMPA TURKI DAN SURIAH: Seorang anggota pertahanan sipil Suriah, yang dikenal sebagai kelompok "White Helmets', mengevakuasi 
seorang anak yang diselamatkan dari puing-puing setelah gempa bumi melanda Kota Zardana, Idlib, Suriah, kemarin. Dilaporkan, sedikitnya 2.308 
orang meninggal dunia di Suriah dan Turki akibat gempa bumi besar bermagnitudo 7,8 yang mengguncang kedua negara bertetangga itu. Gempa 
kali ini menjadi yang terkuat sejak gempa berkekuatan 7,8 SR meluluhlantakkan Provinsi Erzincan pada 1939 dan merenggut 30 ribu nyawa. 


Gempa Membuat Warga 
Turki-Suriah Syok 


Sejumlah mukjizat juga 
terjadi. Televisi Turki 
melaporkan seorang anak 
kecil ditemukan selamat 
setelah sempat terjebak di 
bawah reruntuhan. 


Canya MuLyana 
cahya@mediaindonesia.com 


AKYAT Turki terbangun di tengah 

pagi buta karena merasakan gun- 

cangan seperti buaian seorang 

ibu. Suara reruntuhan bangunan 
mengikuti guncangan dari gempa terbesar 
yang pernah terjadi di Turki dalam satu 
abad terakhir itu. 

“Kami terguncang seperti dalam buaian 
seorang ibu. Kami sembilan orang di rumah. 
Dua putra saya masih di reruntuhan, saya 
menunggu mereka,” kata seorang wanita 
yang lengannya patah dan wajahnya terluka, 
kemarin. Ia tinggal di Diyarbakir, Turki. 

Kampung halamannya itu menjadi pusat 
gempa yang terjadi pukul 04.17 waktu 
setempat. Getarannya berlangsung sekitar 
satu menit dan menghancurkan jendela. 

Puluhan bangunan di Diyarbakir runtuh. 
Demikian pula dengan di Sanliurfa dan Os- 


maniye. Jaringan televisi CNNTurk juga me- 
laporkan Kastil Gaziantep yang bersejarah 
kini rusak parah. Sekitar 10 gempa susulan 
kemudian terjadi di beberapa daerah. 

“Saya tidak pernah merasakan hal se- 
perti ini dalam 40 tahun hidup saya,” kata 
Erdem, warga Kota Gaziantep, Turki, dekat 
pusat gempa. 

Data sementara menyebut sedikitnya 
total 1.800 orang tewas dan ribuan lain- 
nya terluka akibat gempa tersebut. Pe- 
merintah Turki telah mengerahkan tim 
penyelamat yang dilengkapi dengan pe- 
sawat untuk proses evakuasi. Turki juga 
menyatakan bencana ini berstatus level 4 
yang membutuhkan bantuan internasional. 

Presiden Tayyip Erdogan telah meng- 
hubungi delapan gubernur yang wila- 
yah mereka terkena dampak gempa. Dia 
meminta para kepala daerah itu untuk 
melaporkan informasi tentang situasi dan 
upaya penyelamatan. 


Mukjizat 

Sejumlah mukjizat juga terjadi. Tele- 
visi Turki melaporkan seorang anak kecil 
ditemukan selamat setelah sempat terjebak 
di bawah reruntuhan gedung. Anak perem- 
puan bernama Zehra itu terlihat sedikit syok 
dan menanyakan kabar ayahnya. Zehar 
lalu diselimuti dengan kain wol dan dibawa 
menggunakan ambulans. 


Televisi Turki RTR juga menunjukkan 
petugas penyelamat di Provinsi Osmaniye 
menggunakan selimut untuk membawa 
seorang pria yang terluka keluar dari 
gedung empat lantai yang runtuh dan me- 
masukkannya ke ambulans. “Dia adalah 
orang kelima yang ditarik dari puing-puing,” 
kata laporan televisi tersebut. 


Suriah terguncang 

Sementara itu, di Suriah, yang telah 
hancur akibat perang saudara selama lebih 
dari 11 tahun, seorang pejabat kesehatan 
pemerintah mengatakan lebih dari 237 
orang tewas dan sekitar 600 orang terluka. 
Sebagian besar penduduk di Provinsi Hama, 
Aleppo, dan Latakia. 

Banyaknya korban jiwa di tiga kota itu 
karena saat kejadian tengah berada di 
dalam atau tertimpa reruntuhan gedung. 
Di barat laut yang dikuasai pemberontak 
Suriah, layanan penyelamatan mengatakan 
puluhan orang tewas. 

Rekaman video dari kota perbatasan Su- 
rjah Azaz, daerah yang dikuasai oleh pasu- 
kan oposisi, menunjukkan seorang petugas 
penyelamat membawa seorang balita dari 
sebuah bangunan yang rusak. 

Presiden Suriah Bashar al-Assad telah 
mengadakan rapat kabinet darurat untuk 
meninjau kerusakan dan membahas lang- 
kah penanggulangan gempa. (AFP/X-11) 


Kelompok Bersenjata 
Serang Helikopter PBB 


SEORANG penjaga perdamaian PBB dari 
Afrika Selatan tewas dan seorang lainnya 
cedera di Republik Demokratik Kongo pada 
Minggu (5/2). Peristiwa itu terjadi saat he- 
likopter yang keduanya tumpangi menda- 
rat di Goma, ibu kota Provinsi Nord-Kivu, 
tapi lalu diserang kelompok bersenjata. 

“Sebuah helikopter Oryx diserang di 
Goma, Republik Demokratik Kongo, pada 
Minggu, 5 Februari 2023,” kata Pasukan Per- 
tahanan Nasional Afrika Selatan (SANDF). 

SANDF juga menyatakan seorang anggota 
kru ditembak mati oleh kelompok tersebut 
dan yang lain menderita luka-luka. Meski 
begitu, helikopter dapat mendarat dengan 
selamat di Bandara Goma. 

“SANDF sedang dalam proses memberi 
tahu anggota keluarga korban yang terlibat 
dalam insiden malang ini,” tambahnya. 

Kepala Misi PBB di Republik Demokratik 
Kongo (MONUSCO) Bintou Keita mengutuk 
keras serangan pengecut terhadap pesawat 
berlambang PBB itu. Dia menambahkan 
bahwa serangan terhadap penjaga perda- 
majan merupakan kejahatan perang. 

Pada 29 Maret 2022, 8 penjaga perda- 
majan PBB, 6 warga Pakistan, 1 Rusia, dan 
1 warga Serbia tewas ketika helikopter 
yang ditumpangi mereka jatuh di zona 
pertempuran antara tentara Kongo dan 


pemberontak M23. 


Perang regional 

Aksi separatis telah melanda negara yang 
kaya mineral ini selama beberapa dekade. 
Penyebabnya antara lain warisan perang 
regional yang berkobar selama 1990-an 
dan awal 2000-an. 

Sejak November 2021, kelompok pembe- 
rontak M23 telah merebut sebagian wilayah 
negara ini dan berada dalam jarak bebera- 
pa mil dari pusat komersial utama Goma. 

Para pemimpin Afrika Timur menyeru- 
kan gencatan senjata segera antara tentara 
Kongo dan M23. Pembicaraan itu diseleng- 
garakan di Burundi oleh Komunitas Afrika 
Timur (EAC) yang beranggotakan tujuh 
negara. Mereka memimpin upaya mediasi 
untuk mengakhiri pertempuran di negara 
Afrika Tengah yang luas itu. 

M23 bangkit kembali dan telah men- 
guasai petak-petak tanah di timur serta 
mengabaikan proposal perdamaian yang 
dibuat di Angola pada Juli lalu. 

Kongo merupakan negara kaya mineral 
dan batu berharga, tetapi perang selama 
puluhan tahun dan salah urus perekono- 
mian membuat sedikit dari kekayaan besar 
itu mengalir ke penduduk yang berjumlah 
100 juta orang. (AFP/Cah/X-11) 


Iran Beri Amnesti 
Puluhan Ribu Orang 


PEMIMPIN tertinggi Iran Ayatollah Ali 
Khamenei telah memberikan amnesti atau 
pengurangan hukuman penjara kepada 
puluhan ribu orang yang ditahan terkait 
protes antipemerintah. 

Keputusan itu merupakan bagian dari 
pemotongan masa hukuman menjelang 
peringatan Revolusi Islam Iran 1979. 

Amnesti itu dikecualikan bagi demon- 
stran yang ditahan dan memiliki hubungan 
dengan pihak luar negeri atau menghadapi 
tuduhan mata-mata. “Khamenei setuju 
untuk menawarkan amnesti dan mengu- 
rangi hukuman puluhan ribu orang yang 
dituduh dan dihukum dalam insiden baru- 
baru ini,” ungkap laporan kantor berita 
Iran, IRNA. 

Pengampunan dan pengurangan hu- 
kuman itu diberikan untuk puluhan ribu 
narapidana, termasuk para tahanan keru- 
suhan baru-baru ini di Iran. Penjara dan 
fasilitas penahanan Iran, dilaporkan IRNA, 
sudah melebihi kapasitas. 


Kritik HAM 

Kelompok HAM mengkritik langkah 
Iran tersebut. “Pengampunan munafik 
Khamenei tidak mengubah apa pun,” kata 
Mahmood Amiry-Moghaddam dari Kelom- 
pok Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis 
di Oslo. 

Dia mengatakan tidak hanya semua 


pengunjuk rasa harus dibebaskan tanpa 
syarat, tapi juga harus ada pemulihan 
hak publik dan sanksi untuk pihak yang 
memerintahkan represi berdarah. 

Menurut aktivis HAM di Iran, lebih 
dari 19.600 orang telah ditangkap selama 
gelombang protes. Sebanyak 527 orang 
tewas akibat bentrokan dengan pihak 
berwenang. Pemerintah Iran pun belum 
memberikan santunan kepada keluarga 
korban tewas. 

Iran juga sudah mengeksekusi mati 
empat orang yang ditahan atas tuduhan 
provokasi demonstrasi ini. 

Protes meletus di Iran setelah seorang 
wanita Kurdi Iran meninggal dalam ta- 
hanan oleh polisi moral pada September 
lalu karena diduga melanggar aturan ber- 
pakaian bagi perempuan. Semua lapisan 
masyarakat Iran berpartisipasi dalam 
demonstrasi yang dianggap menjadi salah 
satu tantangan paling besar terhadap Iran 
sejak Revolusi 1979. 

Dalam sebuah surat untuk memohon 
pengampunan kepada Khamenei, kepala 
kehakiman Gholamhossein Mohseni Ejei 
mengatakan sejumlah orang, terutama 
anak-anak muda, melakukan tindakan 
yang salah dan kejahatan sebagai akibat 
dari indoktrinasi dan propaganda musuh. 
Khamenei kemudian menyetujui permo- 
honan pengampunan itu. (Ant/Cah/X-11) 


Pencopotan Menteri Pertahanan Ukraina Tertunda 


PARLEMEN Ukraina menyatakan penco- 
potan Menteri Pertahanan Ukraina tidak 
jadi berlangsung pekan ini. Pencopotan itu 
terkait upaya pemberantasan korupsi di 
Ukraina. 

“Kami masih menunggu penunjukan 
kepala Kementerian Dalam Negeri dan 
Layanan Keamanan. Sementara perubahan 
pejabat di sektor pertahanan tidak jadi di- 
lakukan pekan ini,” kata anggota parlemen 
David Arakhamia. 

Sebelumnya, Arakhamia mengatakan 
Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov, 56, 
akan diganti oleh Kepala Badan Intelijen 
Militer Kyrylo Budanov. 

Perubahan personel itu muncul menyusul 
kabar terjadinya korupsi besar-besaran di 
Kementerian Pertahanan. 

Menurut Arakhamia, Reznikov akan 
dipindah menjadi menteri bidang industri 
strategis. 


Anggota parlemen lainnya, Mariana Be- 
zugla, menyebut reshuffle tidak jadi pada 
pekan ini karena pemerintah masih mem- 
pertimbangkan risiko di tengah gencarnya 
invasi Rusia. 

Sejauh ini belum ada konfirmasi per- 
ubahan posisi dari Reznikov, Budanov, mau- 
pun Presiden Volodymyr Zelensky. 

Reznikov menonjol selama terjadi invasi 
Rusia ke Ukraina. Dia menjadi menteri per- 
tahanan sejak November 2021 dan berhasil 
menggalang bantuan militer dari negara Barat. 

Namun, kementeriannya telah terkenal 
karena skandal korupsi. Pada akhir Januari, 
wakilnya sudah dicopot dan kementerian- 
nya dituduh telah menyetujui kontrak ma- 
kanan dengan harga yang terlalu tinggi. 

Pemberantasan korupsi dijanjikan Zelen- 
sky agar Ukraina memenuhi standar Barat 
dalam pemerintahan yang bersih. 

Adapun Budanov, 37, adalah seorang agen 


intelijen misterius dalam operasi rahasia. 
Kariernya cepat naik hingga mencapai posisi 
Direktur Utama Intelijen Ukraina. 

Perombakan tersebut bertepatan dengan 
kekhawatiran Ukraina bahwa Rusia akan 
merencanakan serangan besar bulan ini. 
Ukraina merencanakan serangan balasan, 
tetapi sedang menunggu pasokan tank tem- 
pur Barat. 


Masalah minyak 

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov 
pergi ke Irak untuk membahas utang Irak 
kepada perusahaan-perusahaan minyak 
Rusia. Utang belum dibayar akibat sanksi 
Amerika Serikat kepada Rusia. Menlu Irak 
Fuad Hussein menyebut masalah ini juga 
akan didiskusikannya dengan AS. “Jangan 
ada sanksi kepada Irak hanya karena masih 
bekerja sama dengan perusahaan Rusia,” 
ujar Hussein. (AFP/Cah/X-11) 


AFP/DIMITAR DILKOFF 


MENHAN REZNIKOV BATAL DICOPOT: Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov 
berbicara dalam konferensi pers di Kyiv, Ukraina, Minggu (5/2). Parlemen Ukraina menyatakan 
pencopotan Menteri Pertahanan Ukraina tidak jadi berlangsung pekan ini. Pencopotan itu terkait 


upaya pemberantasan korupsi di Ukraina. 


@e.MIDIA GROUP 


NETWORK 


Presents 


METRO 
GLOBE 


An English news channel based in Jakarta. 
Introducing the beauty and potential of Indonesia to the world. 


NETWORK 


CAPTURE THE FUTURE 


JAKARTA 


MO 


ERS 
& SHAKERS 


Primetime Line Up: 


ASIA 
PRIME 


SUNDAY - FRIDAY SUNDAY - FRIDAY 
05.00 - 07.00 PM 07.00 - 09.00 PM 
JKT/BKK/VN JKT/BKK/VN 


WORLD 


NEWS 


SUNDAY - FRIDAY 
09.00 - 09.30 PM 
JKT/BKK/VN 


Live Streaming: & Metro Globe Network 


Y @metroglobenetwork (M f Metro Globe Network 


MEDIA 
INDONESIA 


Komite Pemilihan Jamin 
tidak Ada Rekayasa 


KOMITE Pemilihan (KP) PSSI 
menjamin tidak ada reka- 
yasa terkait dengan proses 
administratif para kandidat 
yang mencalonkan diri untuk 
pengurus baru PSSI. Ketua KP 
PSSI Amir Burhanuddin mem- 
bantah anggapan miring yang 
beredar di luar sana terkait 
dengan tudingan manipulasi 
syarat admistrasi pemilihan. 

“Datanya pengamat (menu- 
ding) dari mana? Kan, kami 
yang verifikasi dokumennya. 
Ada juga (calon) yang tidak 
kita loloskan dan kemudian 
banding. Pengamat boleh- 
boleh saja (bicara), tetapi 
harus berdasarkan data dan 
kami verifikasi itu by data,” 
kata Amir dalam konferensi 
pers di GBK Arena, Jakarta, 
kemarin. 

KP dan Komite Banding Pe- 
milihan PSSI, kemarin, juga 
resmi mengumumkan daftar 
calon tetap (DCT) untuk pe- 
milihan pengurus baru pada 
kongres luar biasa yang bergu- 
lir 16 Februari mendatang. 


Sebanyak lima calon ketua 
umum, 16 calon wakil ketua 
umum, serta 55 calon anggota 
komite eksekutif atau exco 
resmi ditetapkan dan tinggal 
menanti hari pemilihan. 

Di pemilihan nanti, para 
calon akan memperebutkan 
suara dari 87 pemilik suara 
dari asosiasi provinsi, klub- 
klub, hingga asosiasi pelatih. 
KP PSSI mengimbau para 
calon untuk gencar melaku- 
kan sosialisasi alias pende- 
katan kepada para pemilik 
hak suara. Amir menyampai- 
kan KP tidak akan memfasili- 
tasi sosialisasi dan wacana 
debat publik lantaran keter- 
batasan serta regulasi. 

Sementara itu, hasil manis 
kembali diraih Persib Ban- 
dung atas PSS Sleman dalam 
laga lanjutan BRI Liga 1 pada 
Minggu (5/2) di Stadion Gelora 
Bandung Lautan Api. Namun, 
kemenangan itu tercoreng de- 
ngan bentrokan antarsuporter 
yang membuat dua orang 
mengalami luka-luka. Sebagai 


tuan rumah, Persib meminta 
maaf atas hal tersebut. 

“Atas nama Persib, kami 
menyampaikan permohonan 
maaf kepada semua pihak, 
termasuk teman-teman dari 
Sleman yang diperlakukan ti- 
dak semestinya selama di da- 
lam dan diluar stadion,” kata 
Direktur PT Persib Bandung 
Bermartabat (PBB) Teddy 
Tjahjono, kemarin. 

Di tempat terpisah, Asosiasi 
Provinsi (Asprov) PSSI Su- 
lawesi Tengah (Sulteng) akhir- 
nya melanjutkan turnamen 
Liga 3 yang sempat dihenti- 
kan Oktober 2022. Kepastian 
Liga 3 Zona Sulteng digulir 
kembali setelah Asprov PSSI 
Sulteng menggelar workshop 
Liga 3 bersama seluruh peng- 
urus dan klub. 

Sekretaris Umum Asprov 
PSSI Sulteng, Harry Sumam- 
pouw, mengatakan Liga 3 
dilanjutkan pada 12 Februari 
dengan hanya diikuti tujuh 
klub sebagai peserta. (Dhk/ 
AN/TB/R-3) 


Penembak Indonesia 
Diminta Jangan Jemawa 


INDONESIA sukses mengakhiri 
perjuangan di Piala Dunia Me- 
nembak atau World Cup Rifle/ 
Pistol 2023 dengan raihan 2 
medali emas dan 4 perunggu. 
Pencapaian itu membuat 
skuad “Merah Putih' finis di 
posisi keenam pada klasemen 
medali. 

Posisi pertama ditempati 
Kazakhstan dengan 11 medali 
(3 emas, 5 perak, 3 perunggu) 
dan diikuti Swiss 7 medali (3 
emas, 3 perak, 1 perunggu) 
dan Hongaria 4 medali (3 
emas, 1 perak). Korea Selatan 
di peringkat keempat dengan 
8 medali (2 emas, 2 perak, 
4 perunggu). Lalu Austria 
di bawah mereka dengan 7 
medali (2 emas, 2 perak, 3 
perunggu). 

Ketua Harian Perbakin 
Siswanto mengaku cukup 
puas dengan hasil yang diraih 
para atletnya. Namun, dia 
meminta para atletnya tidak 
jemawa dengan apa yang 
sudah diraih. Pasalnya tu- 


juan utama Perbakin saat ini 
ialah berprestasi di Olimpiade 
2024. 

“Kalau kami dibilang puas 
dengan hasil di sini, ya, kami 
puas, tetapi kami enggak 
boleh puas sampai sini ka- 
rena tujuan kami masih jauh. 
Kami kepengin juara Olim- 
piade (2024),” tutur Siswanto 
ditemui di Lapangan Me- 
nembak, Senayan, Jakarta, 
kemarin. 

Lanjut Siswanto, sepan- 
jang World Cup Rifle/Pistol 
penampilan para atletnya 
mengalami peningkatan. Dia 
mengatakan itu menjadi lang- 
kah awal yang baik untuk In- 
donesia yang membidik emas 
di Olimpiade dua tahun yang 
akan datang. 

Siswanto mengatakan, 
setelah ajang kali ini, Per- 
bakin bakal terus menga- 
sah kemampuan para atlet. 
Pihaknya akan selektif untuk 
menerjunkan atlet-atlet ke ke- 
juaraan internasional. “Kami 


juga berencana melakukan 
training camp ke beberapa 
negara-negara yang dianggap 
pembinaan menembaknya 
maju seperti Jerman,” tutur 
Siswanto. 

Senada dengan Siswanto, 
penembak Indonesia Fathur 
Gustafian mengatakan di- 
rinya dan atlet-atlet Perbakin 
yang lain memang difokuskan 
untuk bisa menembus Olim- 
piade. 

Fathur mengaku telah 
melampaui ekspektasi pelatih- 
nya karena bisa menembus 
final ketika ikut nomor tim 
beregu campuran 50 meter 
rifle tiga posisi, kemarin. Dia 
berpasangan dengan Audrey 
Zahra Dhiya Anisa. 

“Ini malah di luar ekspek- 
tasi pelatih karena kami di- 
siapkan sebenarnya bukan 
untuk World Cup ini. Kita 
nanti untuk Asian Games 
(2022) dan cari kuota un- 
tuk masuk Olimpiade,” ujar 
Fathur. (Rif/“/R-3) 


AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT 


GRAND SLAM JUDO: Pejudo putri Spanyol Ai Roustant Tsunoda (bawah) membanting pejudo 
Prancis Marie Eve Gahie di pertandingan Paris Grand Slam kelas putri -70 kg, kemarin. 


OLAHRAGA 


SELASA, / FEBRUARI 2023 1 5 


AFP/MIGUEL MEDINA 


MENANGI DERBI: Gelandang Inter Milan Hakan Calhanoglu (kiri bawah) menekel bek AC Milan Malick Thiaw dalam laga lanjutan Seri A 
Italia di Stadion San Siro, kemarin WIB. Inter menang tipis dengan skor 1-0. 


Inter Tambah 
Derita Milan 


Ujian berat masih akan mendatangi AC Milan yang 
sudah tersingkir di Piala Italia dan Piala Super Italia. 


Dhika Kusuma Winata 
dhika@mediaindonesia.com 


ENAMPILAN apik 

Lautaro Martinez 

membawa Inter Milan 

meraih kemenangan 
pada laga derby della Madonni- 
na melawan AC Milan, kemarin 
WIB. Skuad La Beneamata pun 
mengirim Rossoneri keluar 
dari lima besar klasemen Seri 
A Italia. 

Bagi Milan, kekalahan itu 
membuat mereka tertahan de- 
ngan koleksi 38 poin dan turun 
ke urutan keenam. Juara berta- 
han itu menelan kekalahan di 
liga tiga kali berturut-turut. 

Inter yang menang 1-0 atas 
Milan tetap berada di pering- 
kat kedua, tetapi jarak dengan 
Napoli di puncak klasemen 
tetap jauh. Inter sementara 
ini tertinggal 13 poin lantaran 
Napoli di laga lain juga meraih 
kemenangan 3-0 di kandang 
Spezia. 

Martinez mencetak satu- 
satunya gol di laga derbi me- 
lalui tandukannya pada menit 
ke-34. Gol itu menjadi yang 
ke-12 baginya di liga musim 
ini. Laga itu juga terasa spe- 
sial bagi Martinez yang diberi 
kepercayaan sebagai kapten. 
“Mengenakan ban kapten 
membuat saya sangat bangga,” 
tutur Martinez. 

“Sejak datang ke Inter, saya 
berusaha memberikan yang 
terbaik dan ini pertandingan 
yang spesial. Kami melakukan- 
nya lagi,” imbuh penyerang 
timnas Argentina itu. 


Hasil Pertandingan 


Minggu-Senin (5-6/2) 


Liga Primer Inggris 
m Nottingham 1-0 Leeds IG 
Forest 
14' Johnson 


Premier 
League 


Jadwal 
Pertandingan 


) 


Seri A Italia 
02.45 WIB 


m Tottenham 1-0 Man City 
15' Kane 


Salernitana vs Juventus 


Seri A Italia Piala FA 
» Spezia 0-3 Napoli 02.45 WIB 
47'"-pen Khvicha Burnley vs Ipswich 
68' 73' Osimhen 
a Torino 1-0 Udinese Dea Man 
49' Karamoh Fleetwood vs Sheffield 
m Fiorentina 1-2 Bologna SERIEA Wednesday 
19' Saponara — 14'-pen Orsolini 02.45 WIB 
i 47' Posch Ta: 
- Grimsby vs Luton 
# Inter 1-0 AC Milan 
34' Martinez 02.45 WIB 


La Liga Spanyol 


Sheffield Utd vs Wrexham 


m Mallorca 1-0 Real Madrid Piala Dunia 
13'-bd Nacho Antarklub 
m Barcelona 3-0 Sevilla P Mtancu 
58' Alba b @ 02.00 WIB 
70' Gavi : 
79' Raphinha kt Flamengo vs Al Hilal 
m Real 0-1 Valladolid 
Sociedad 73' Larin 


Milan kini hanya meraih 
lima poin dari enam pertan- 
dingan liga mereka sejak jeda 
Piala Dunia 2022, tersingkir 
dari Piala Italia, dan dikalah- 
kan Inter di Piala Super Italia. 

Skuad asuhan Stefano Pioli 
juga bakal menghadapi tan- 
tangan berat harus menghadapi 
Tottenham Hotspur pada babak 
16 besar Liga Champions da- 
lam waktu kurang dari 10 hari. 
“Kami sangat solid di belakang 
dalam beberapa pekan terakhir, 
tetapi kami tidak ingin me- 


Sumber: Livescore/Litbang MI 


mainkan sepak bola defensif. 
Itu kesalahan kami,” kata Pioli. 

“Jika kami mencoba me- 
mainkan sepak bola kami yang 
sebenarnya, kami hanya akan 
berada dalam kesulitan yang 
lebih besar,” imbuhnya. 


Kekecewaan Guardiola 
Pelatih Manchester City Pep 
Guardiola kecewa skuadnya 
ikut-ikutan tergelincir dan ga- 
gal memanfaatkan kekalahan 
Arsenal untuk memperkecil 
jarak di klasemen Liga Primer 


Inggris. The Citizens kini masih 
di peringkat kedua defisit lima 
poin dari Arsenal di puncak. 

City takluk ketika bertandang 
ke markas Tottenham Hotspur 
pada lanjutan Liga Primer, ke- 
marin. Gol semata wayang dari 
Harry Kane cukup mengantar- 
kan kemenangan the Lilywhites 
untuk semakin dekat ke empat 
besar, selisih hanya satu angka 
dari Newcastle United. 

Guardiola tak menutupi rasa 
frustrasi atas kekalahan dari 
Tottenham. City selanjutnya 
bakal menjamu Aston Villa lalu 
melawat ke markas Arsenal 
pada laga wajib menang untuk 
memangkas jarak. 

“Ya, tentu saja (frustrasi) ka- 
rena Arsenal hanya kehilangan 
sedikit, beberapa poin sejauh 
ini, dan tentu saja ada peluang. 
Penting untuk mendekati Arse- 
nal,” ujar Guardiola. 

Di Spanyol, Barcelona me- 
nangguk keuntungan dari 
kekalahan Real Madrid dan 
kini menjauh di puncak klase- 
men La Liga Spanyol. Keme- 
nangan 3-0 atas Sevilla di 
Stadion Camp Nou, kemarin, 
membuat Blaugrana unggul 
delapan poin dari Los Blancos 
dan membukajalan untuk trofi 
liga pertama Xavi Hernandez 
sebagai pelatih. 

Kemenangan atas Sevilla 
menjadi yang ke-10 bagi Barca 
dalam 11 pertandingan ter- 
akhir mereka di liga. Di semua 
kompetisi, Barca melanjutkan 
tren positif tak terkalahkan 
dalam 15 pertandingan. (AFP/ 
Footballespana/R-3) 


SEKILAS GELANGGANG 


XY X 
A8 


Final MWI 2023 akan Berlangsung di Bekasi 


PLATFORM media Kincir bekerja sama dengan Moonton Games 
menggelar turnamen Mobile Legends khusus perempuan atau 
MLBB Women's Invitational (MWI) 2023 yang mulai digelar ke- 
marin. 

Ginta Kamka selaku wakil ketua penyelenggara MWI 2023 me- 
ngatakan turnamen itu akan mempertemukan atlet e-sports terbaik 
se-Asia Tenggara. Partai puncak dijadwalkan berlangsung pada 
Minggu (12/2) di Mal Summarecon, Bekasi, Jawa Barat. 

“Dengan adanya MWI, diharapkan, pemain perempuan tidak 
malu lagi untuk bisa berkompetisi,” kata Ginta dalam konferensi 
pers MWI di Jakarta, kemarin. 

Pada saat yang sama, Staf Khusus Kesekjenan Bidang Komunika- 
si dan Pengembangan Industri Kreatif Esports Debora Imanuella 
mengatakan pada dasarnya, gim tidak pandang gender. Perem- 
puan, menurutnya, juga punya andil untuk ikut mengembangkan 
ekosistem e-sports di Tanah Air. 

Sementara itu, MX Product Marketing Samsung Electronics 
Indonesia Verry Octavianus Wijaya mengatakan para pemain di 
final akan menggunakan gawai yang diproduksi pihaknya, yakni 
Galaxy S22 Ultra. Samsung merupakan perusahaan yang turut 
mendukung MWI tahun ini. (Beo/R-2) 


LeBron James Sedikit lagi Cetak Rekor Baru 


PEBASKET Los Angeles Lakers LeBron James sedikit lagi akan 
melampaui rekor pencetak poin terbanyak milik Kareem Abdul- 
Jabbar. 

James berpeluang memecahkan rekor legenda NBA itu pada 
pertandingan kandang saat Lakers menjamu Oklahoma City 
Thunder di Crypto.com Arena, Rabu (8/2). 

James saat ini tercatat telah mencetak 38.352 poin sepan- 
jang kariernya. Dia kini hanya membutuhkan 36 poin untuk 
melampaui pencapaian Abdul-Jabbar dengan 38.387 poin. 
“Saya pikir itu salah satu rekor terbesar dalam olahraga secara 
keseluruhan," kata James dikutip dari AFP, kemarin. 

“Saya pikir itu menyamai rekor home run di bisbol. Itu salah 
satu rekor yang tidak pernah Anda pikirkan akan terpecahkan," 
ujarnya. 

Jika melihat rata-rata poin yang dicatatkan James sepan- 
jang musim ini, pencapaian Abdul-Jabbar berpeluang besar 
terpecahkan. Pasalnya James mencatatkan rata-rata 30 poin 
per pertandingan. Pelatih Lakers Darvin Ham mengakui bahwa 
memecahkan rekor akan menjadi prestasi yang luar biasa un- 
tuk anak didiknya itu. Namun, Ham menegaskan James tidak 
terlalu memikirkan pencapaian itu. (Rif/AFP/R-3) 


AFP/ ELSA 
MENGEBLOK: Pebasket New York Knicks Miles McBride (kanan) berusaha mengeblok bola yang 


hendak dimasukkan pemain Philadelphia 76ers Tyrese Maxey ke keranjang dalam laga NBA di 
Madison Sguare Garden, kemarin WIB. Knicks berhasil menang 108-97 atas lawan mereka. 


MEDIA 
INDONESIA 


Hotline: 

0811123 7979 

Customer Service: 

(021) 5821303 

Pemasangan Iklan: 

(021) 5812113 & 5801480 
E-mail: cs@mediaindonesia.com 


SELASA, / FEBRUARI 2023 


HALAMAN 16 


Pecahkan Rekor 
Grammy Awards 


Ia memenangi 32 Grammy Awards 
sepanjang kariernya bermusik, mengunguli 
konduktor musik klasik Sir Georg Solti. 


Nike Awetia Sari 
nike@mediaindonesia.com 


EYONCE, 41, mengukir 

sejarah dalam ajang peng- 

hargaan musik bergengsi 

Grammy Awards ke-65 
yang digelar di Los Angeles, Califor- 
nia, AS, pada Minggu (5/2) waktu AS 
atau kemarin WIB. Dalam ajang itu, 
ja memenangi empat penghargaan 
yang menjadikannya penerima 
Grammy Awards terbanyak sejauh 
ini dengan 32 penghargaan. Prestasi 
itu mengungguli konduktor musik 
klasik Sir Georg Solti. Ia mengum- 
pulkan 31 Grammy Awards antara 
1963 hingga 1998. 

Mantan anggota grup Destiny's 
Child itu memenangi best dance/ 
electronic recording untuk Break 
My Soul, best traditional R&B per- 
formance untuk Plastic Off the Sofa, 
best R&B song written for visual 
media untuk Cuff It, dan best dance/ 
electronic album untuk Renaissance 
tahun ini. Di samping itu, ia juga 
dinominasikan untuk tiga penghar- 
gaan lain, yakni album, rekaman, 
dan lagu, pada tahun ini. 

“Terima kasih banyak. Saya ber- 
usaha untuk tidak terlalu emosion- 
al. Saya mencoba untuk menikmati 
malam ini,” kata Beyonce sambil 
menahan air mata. 

“Saya ingin berterima kasih ke- 
pada Tuhan karena telah melin- 
dungi saya, terima kasih. Saya ingin 
berterima kasih kepada paman 
saya, Johnny, yang tidak ada di sini, 
tetapi dia ada di sini bersama kami 
di dalam hati. Terima kasih juga ke- 
pada orangtua saya karena mencin- 
tai saya, mendukung, kepada suami 
dan tiga anak saya yang menonton 
ini,” lanjutnya, dilansir dari Youtube 
Academy/GRAMMY,, kemairn. 

Ketika ia disebut memenangi trofi 
untuk Cuff It, ia tertahan dalam per- 
jalanan menuju ke lokasi Grammy 
karena lalu lintas yang macet. “Be- 
yonce sedang dalam perjalanan,” 
kata pembawa acara Trevor Noah. 

Beyonce telah menerima 88 nomi- 
nasi dalam sembilan tahun. Tahun 
ini menandai nominasi pertama 
Beyonce dalam kategori dance/elec- 
tronic melalui album Renaissance 
yang juga masuk nominasi album 
R&B terbaik. 


Karya 

Sepanjang kariernya, pelantun 
Halo itu telah memenangi 26 MTV 
Video Music Award. Dalam ajang 
American Music Awards (AMA) 
yang dibuat Dick Clark pada 1973, 
Beyonce telah memenangi sembilan 
penghargaan dari 25 nominasi. 

Sebagai penulis lagu, pada 2002, 
ia menerima Penulis Lagu Tahun 
Ini dari American Society of Authors 
and Publishers (ASCAP). Itu menja- 
dikannya wanita Afrika-Amerika 
pertama yang memenangi peng- 
hargaan. Pada 2005, ia menerima 
penghargaan APEX di Trumpet 


Award untuk menghormati 
prestasi orang Afrika- 
Amerika. Beyonce 
juga menerima peng- 
hargaan Internatio- 
nal Artist of Excel- 
lence oleh Ameri- 
can Music Awards 
pada 2007. 

Meskipun musik 
merupakan sum- 
ber utama pen- 
capaiannya, Be- 
yonce juga telah 
menerima nomi- 
nasi dan penghar- 
gaan untuk karya- 
karya lain. Salah 
satunya pada 2012 
ia mendapat kehor- 
matan dari New York 
Association of Black 
Journalists (NYABJ) 
karena menulis Es- 
sence artikel Eat, 
Pray, Love. Dia juga 
telah menerima se- 
jumlah penghargaan 
untuk kedermawa- 
nannya, seperti di- 
lantik ke dalam In- 
ternational Pediatric 
Hall of Fame pada 
2008 oleh Yayasan 
Rumah Sakit Anak 
Miami. (H-3) 


AFP-GETTY IMAGES-FRAZER HARRISON 


Grammy "Lagu R&B Terbaik (Cutt It) 

Award 2023 "Best Dance/Electronic Recording (Break My Soul) 

" Best Tradition R&B Performance (Plastic Off the Sofa) 
" Best Dance/Electronic Album (Renaissance) 


Beyonce 


@uincy Jones 


Beyonce 28 
32 m—m— 
Alison Krauss 
Sir Georg Solti 27 
31 m—m— Pierre Boulez 
——2 

Para Pemenang dalam Kategori Utama Grammy Award 2023 
" Album Terbaik " Lagu Rock Terbaik 

Harry's House, Harry Styles Broken Horses, Brandi Carlile 
" Lagu Rekaman Terbaik " Performa Rock Terbaik 

About Damn Time, Lizzo Broken Horses, Brandi Carlile 
" Lagu Terbaik s Album Musik Alternatif Terbaik 

Just Like That, Bonnie Raitt Wet Leg, Wet Leg 
" Artis Pendatang Baru Terbaik " Album Rap Terbaik 

Samara Joy Mr Morale & the Big Steppers, 
“Album Pop Terbaik” |! Kendnek Lamar. an, 

Harry's House, Harry Styles " Album Progressive R&B Terbaik 
s Performa Solo Pop Terbaik” |...' Gemini Rights, Steve Lacy” 

Easy on Me Adele " Album Rock Terbaik 
» Performa Duet Pop Terbaik” |...' Ka ena ba una 

Unholy, Sam Smith and Kim Petras | " Album Country Terbaik 
“Video Musik Terbak A Beautiful Time, Willie Nelson 

All Too Well: The Short Film, 

Taylor Swift Sumber: Grammy Awards/Litbang MI 


MEDIA 
(Jonune ARSA 


Jabar Jadi Seri Pembuka Sirkuit Nasional Bulu Tangkis 


RANGKAIAN turnamen bulu tang- 
kis berskala nasional, BNI Sirkuit 
Nasional 2023, akhirnya resmi ber- 
gulir. Kota Bandung, Jawa Barat, 
dipercaya menjadi seri pertama 
lewat Sirkuit Nasional kategori A 
yang mempertandingkan kelom- 
pok pemula (U-15), remaja (U-17), 
dan taruna (U-19). 

Ajang itu berlangsung pada 6-11 
Februari di tiga tempat sekaligus, 


yaitu di GOR KONI sebagai GOR utama dan GOR Pajajaran serta GOR Tri 
Lomba Juang sebagai GOR pendukung. 

Ketua Panitia Pelaksana Herman Subarjah mengatakan turnamen Sirkuit 
Nasional AJawa Barat diikuti 1.131 atlet dari 219 klub, pelatihan provinsi (pela- 
tprov), dan pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) seluruh Indonesia. 

“Kejuaraan Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2023 diikuti 1.131 atlet dari 219 
klub, pelatprov, dan pusdiklat di seluruh Indonesia,” ucap Herman dalam 
keterangan resmi PBSI, kemarin pagi, di GOR KONI Bandung. 

Pada kejuaraan itu, para peserta bakal memperebutkan total hadiah se- 
besar Rp396 juta. Herman mebambahkan kejuaraan tersebut juga sebagai 
tolok ukur pembinaan bulu tangkis nasional. (Olahraga) 


MEDIAINDONESIA.COM 


RENCANA kenaikan harga rumah 
subsidi telah mendapat sambutan 
baik. Diperkirakan, harga rumah 
subsidi akan naik sebesar 596 dari 
usulan yang diajukan sebesar 
7446-1046. Ketua Umum Real Estate 
Indonesia (REI) Paulus Totok Lu- 
sida mengatakan saat ini tengah 
menyosialisasikan kemungkinan 
kenaikan harga rumah subsidi 


DOK PBSI 


sebesar 596 pada anggotanya. Hal itu dilakukan sambil menunggu putusan 


Baekhyun juga membagikan pesan tulisan 


Rayakan Lulus maa untuk penggemar EXO yang biasa disapa 
Wajib Militer 


Dia menulis, “Eris!! (nama panggilan 
Baekhyun untuk EXO-L) Kalian menunggu 
lama, kan! Aku di sini! Sekarang, aku ti- 
BAEKHYUN, 30, anggota grup K-Pop EXO, | dak ke mana-mana. Apa kalian senang? 
menggelar siaran langsung di Youtube untuk Aku juga senang. 
merayakan kembalinya sang penyanyi seusai Baekhyun memulai layanannya 
menyelesaikan wajib militer. Melalui akun pada Mei 2021 dan ditugaskan menjadi 
Twitter-nya, Baekhyun mengunggah pesan petugas pelayanan sosial, bukan 
untuk para penggemarnya. Baekhyun meng- tentara aktif karena menga- 
aku gembira sekaligus gugup karena bisa lami gangguan kesehatan. 
berbicara dengan penggemarnya lagi 3 Kembalinya Baekhyun 
setelah sekian lama. membuat penggemar 
Kita akan bertemu besok! Aku EXO atau disebut EXO- 
merasa gugup? hehehehehehe. Aku L berharap agar EXO 
dulu pandai berbicara, tetapi bagai- membuat comeback 
mana jika aku tidak pandai berbicara grup penuh. Sebelum- 
(besok?), tulis dia. 
Dia mengungkapkan sudah bersiap- 
siap untuk hari besar, salah satunya 


nya, pemimpin grup, 
Suho, mengunggah 
melakukan kardio agar tampil baik 
hari ini. 


di media sosial, 2023 
EXO is coming back. 
(Ant/H-3) 


INSTAGRAM @BAEKHYUNEE EXO 


Kembangkan Cabang varian, yakni chocolate puff, durian, vanila, 


strawberry, biscoff, dan milo puff. Menurutnya, 

Bi d 1 C 1 b menu tersebut merupakan kue sus klasik asal 
istro 1 1r€ On Prancis. Anang memastikan resep yang 
digunakan untuk membuat kue di se- 

luruh cabang Lu'miere, termasuk di 

Cirebon, merupakan kreasi istrinya, 
Ashanty. 
“Dapat kami pastikan kue yang 
dinikmati di Cirebon sama seperti 
kue yang kami makan (yang meru- 
pakan resep dari Ashanty),” 
tuturnya. 

Anang menambahkan 
Cirebon menjadi kota 
ketiga untuk lokasi 

Lu'miere Bistro setelah 

Bekasi dan Pontianak, 

sedangkan gerai lain- 


MUSIKUS Anang Hermasyah, 53, membuka 
usaha kuliner di Kota Cirebon, Jawa Barat, 
dengan berkonsep bistro. “Konsep bistro ini 
ada tiga, satu di Bekasi, Pontianak, dan Kota 
Cirebon,” kata Anang di Cirebon, Sabtu (4/2), 
saat membuka usaha kulinernya di salah satu 
mal di Kota Cirebon. 

Anang mengatakan usaha kuliner yang 
dibuka di Kota Cirebon berlabel Lu'miere 
itu ialah cabang usahanya setelah mem- 
buka usaha yang sama di beberapa 
daerah lainnya. 

Ia menjelaskan konsep yang di- 
usung untuk cabang di “Kota Udang 


ialah Lu'miere Bistro yang menya- nya mengusungkonsep 
jikan berbagai menu makanan dan cake shop. Ia berkomit- 
minuman andalannya dari hidangan men untuk menghadir- 
pembuka hingga penutup. Salah kan kuliner berkualitas 
satu menu best seller dari Lu'miere yang harganya terjang- 


ialah crispy puff yang memiliki enam kau. (Ant/H-3) 


INSTAGRAM @ANANGHIJAU 


Ke sulitan L atihan gakan tekad dan etos kerjanya sebagai kunci pen- 
: ting untuk mencapai sosok idealnya. “Saya bisa 
Film Ant-Man 


menjadi orang yang sangat fokus jika saya 
memiliki tujuan. Jika saya melakukan salah 
satu film ini dan saya tahu bahwa dalam 
AKTOR Paul Rudd, 53, mengakui bahwa pelatihan empat bulan saya harus melakukan 
untuk proyek baru Marvel Studios, Ant-Man, jauh adegan bertelanjang dada, saya cukup 
lebih sulit daripada sebelumnya. Rudd mengata- siap,” jelasnya. 
kan bahwa menjadi bugar untuk Ant-Man and the “Saya juga mencoba dan menemukan 
Wasp: Guantumania jauh lebih sulit daripada media bahagia. Saya bisa berolahraga 
film Ant-Man sebelumnya. “Saya bekerja sangat 
keras untuk kembali bugar untuk Guantumania 
dan saya menyadari, Ya Tuhan, ini jauh 


keras dan makan dengan sempurna dan 
saya akan tetap terlihat lebih buruk dari- 
lebih sulit daripada sebelumnya (untuk 
proyek Ant-Man terakhir),” ucapnya 


pada kebanyakan Avengers lainnya,” 
dilansir dari People, kemarin. 


gurau Rudd. 
Rudd mencatat bahwa rutini- 
tas paginya sekarang hanya 
“Saya jatuh lebih banyak dari meminum secangkir kopi di- 
sebelumnya. Tiba-tiba pakaian iringi latihan kardio sebagai 
saya ketat. Dan saya berpikir, Ya latihan rutin. 
Tuhan, ini menyebalkan. Saya Ant-Man and the Wasp: 
bahkan tidak bisa memakai pa- 
kaian ini,” lanjutnya. 
Di sisi lain, Rudd membang- 


Ouantumania tayang di bios- 
kop pada 17 Februari men- 
datang. (Fal/H-3) 


AFP-GETTY IMAGES-FRAZER HARRISON 


Kenaikan Harga Rumah Subsidi 570 Mulai Disosialisasikan “1 Httpool by Aleph Perluas Kemitraan 


Penjualan dengan WMX 

HTTPOOL by Aleph memperluas kemitraan penjualannya dengan 
WMX, divisi generasi layanan artis terbaru, media, dan kreatif 
konten milik Warner Music Group. Httpool by Aleph mewakili plat- 
form media digital terkemuka di seluruh wilayah Asia Pasifik dan 
lebih 50 negara di seluruh dunia. WMX menghubungkan artis de- 
ngan penggemar dan menempatkan brand selangkah lebih maju. 
Kemitraan eksklusif itu meliputi area Hong Kong, Indonesia, India, 
Malaysia, dan Taiwan. Platform WMX milik Warner Music Group 
: fokus untuk memperkuat karier artis, memperjelas visi brand, dan 
MI/ SUSANTO meningkatkan engagement fans lebih dari sebelumnya. (Ekonomi) 


definitif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turun. p) Prihatin, Volume Sampah di Teluk Kendari 

“Saat ini sedang kami sosialisasikan, namun saya rasa tidak lama lagi mulai . 
diterapkan, kan, sudah disepakati,” ungkap Totok belum lama ini di Jakarta. Tembus 2 Ton per Hari 

Totok menjelaskan usulan kenaikan harga telah disampaikan sejak 2020 se- MASYARAKAT Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), be- 
besar 1096. Usulan dilayangkan lantaran harga rumah subsidi belum juga naik lum memiliki kesadaran yang tinggi soal sampah. Pasalnya, volume 
selama tiga tahun belakangan. Padahal, harga bahan bangunan sudah lama sampah di Teluk Kendari sudah mencapai 2 ton per hari. Kondisi 
melambung tinggi. Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan itu mengancam lingkungan dan menjadi salah satu penyebab 
Umum dan Perumahan Kementerian PU-Pera Herry Trisaputra Zuna menyam- pendangkalan. Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu, 
paikan kenaikan harga rumah subsidi sudah lama dibahas secara intensif. Ia ber- mengatakan dirinya sangat prihatin dengan kondisi tersebut sebab 
harap persetujuannya akan segera keluar. “Sedang dibahas secara intensif, tapi sampah yang dibuang masyarakat di Teluk Kendari terus mengalami 
mungkin putusannya belum keluar di awal 2023 ini,” ungkap Herry. (Ekonomi) kenaikan. (Nusantara) 


SELASA, / FEBRUARI 2023 


MEDIA 
INDONESIA 


FOKUS 


HALAMAN A1 


Tilang 


Elektronik 


Menguras 
Anggaran 


Apabila uang kembalian denda dari pelanggar tidak 
dilakukan pengambilan selama satu tahun, uang 
tersebut akan masuk ke kas negara. 


KHoerun Naoir RaHmat 
khoerun@mediaindonesia.com 


PAYA Korps Bhayangkara un- 
tuk menindak para pengenda- 
ra yang melanggar lalu lintas 
dengan mengoptimalkan sank- 
si tilang (bukti pelanggaran) secara elek- 
tronik ternyata tidak semudah membalik 
telapak tangan. Sistem berbasis kamera 
E-TLE (electronic traffic law enforcement) 
itu merupakan instruksi Kapolri Jenderal 
Listyo Sigit Prabowo untuk mengganti 
sementara sistem tilang manual. 
Mereka yang kedapatan melanggar 
lalu lintas akan dibebankan untuk mem- 
bayar denda secara maksimal. Pelanggar 
pun harus melunasi dalam waktu 15 hari 
dari tanggal pelanggaran. Apabila tidak 
dipenuhi, STNK milik pengendara yang 
mengabaikan aturan itu pasti diblokir. 
Pembayaran bisa dilakukan setelah 
petugas menerbitkan surat tilang de- 
ngan metode pembayaran via BRI Virtual 
Account (BRIVA) yang merupakan kode 
pembayaran denda e-tilang. Bisa juga 
melakukan pembayaran denda melalui 
situs Tilang. kejaksaan.go.id. 
Tilang elektronik terbukti mampu 
menjaring lebih banyak 


123RF.COM 


pelanggar ketimbang secara manual (me- 
nerjunkan polisi lalu lintas di jalanan). 
Dengan metode itu, para pelanggar tidak 
bisa berdebat dengan petugas mengenai 
bentuk kesalahan karena sudah terekam 
dalam foto. 

Data Direktorat Lalu Lintas Polda Met- 
ro Jaya periode 2022 menyebut jumlah 
pelanggar tilang elektronik di wilayah 
Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi 
mencapai 12 ribu per hari. Namun, tidak 
semua kasus dibuatkan surat tilang dan 
kemudian dikirim ke rumah pelanggar. 

Menurut Direktur Lalu Lintas Polda 
Metro Jaya Kombes Latif Usman, pihak- 
nya hanya mampu mengirimkan 800 
surat tilang per hari. Biaya pengirim- 
an melalui PT Pos Indonesia sebesar 
Rp6.300 per satu kali pengiriman per 
hari ialah alasannya. 

Apabila dikalkulasi dengan asumsi 
12 ribu per hari, surat tilang dikirim ke 
kediaman pelanggar dengan total biaya 
per hari diperkirakan mencapai Rp75,6 
juta. Jika dihitung dalam 30 hari, total 
biaya pengiriman membengkak hingga 
Rp2,26 miliar. 

Latif mengatakan jajarannya telah 
melakukan evaluasi dan butuh tambah- 
an fulus untuk mengirimkan semua 


au 


DOK MI/ANDRI WIDIYANTO 


PANTAU KAMERA: Petugas memantau kamera pengawas tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (E-TLE) melalui 
layar monitor di Gedung National Traffic Management Center (NTMC) Polri, Jakarta. 


surat tilang. Sejauh ini Ditlantas Polda 
Metro Jaya belum menyebutkan berapa 
nominal yang dibutuhkan lantaran hal 
itu masih dibahas lebih lanjut. “Kita 
evaluasi untuk pengajuan (anggaran) 
berikutnya,” kata Latif, akhir pekan lalu. 

Keterbatasan anggaran pun diatasi 
dengan mengidentifikasi ulang pelang- 
garan. PMJ mengirimkan 800 surat tilang 
kepada pengendara yang benar-benar 
melakukan kesalahan, kemudian dilaku- 
kan konfirmasi oleh petugas kepada para 
pelanggar. 


Uang kembalian 

Proses selanjutnya dari rangkaian 
sistem itu ada di pengadilan. Mengenai 
uang denda akan ditentukan berdasar- 
kan putusan sidang. Terkait dengan kele- 
bihan uang denda, pihak kepolisian me- 
negaskan tidak mengetahui hal tersebut. 

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 
Reda Manthovani menjelaskan pelang- 
gar lalu lintas dapat mengambil uang 
kembalian denda pelanggaran jika jaksa 
menuntut lebih rendah daripada tuntut- 
an maksimal. 

“Tilang merupakan sistem peradilan 
cepat. Semuanya (E-TLE) sudah diputus 
hakim sehingga dalam perkara pelang- 
garan lalu lintas ini tidak ada tuntutan,” 
kata Reda saat dihubungi Media Indone- 
sia, Jumat (3/2). 

Pelanggar, kata dia, dapat membayar 
denda sebelum persidangan dengan den- 
da maksimal. Hal tersebut karena jika 
pelanggar ingin cepat kepengurusannya. 
Contohnya, jika seorang pelanggar yang 
mendapatkan surat tilang elektronik 
lantaran tidak membayar pajak kendara- 
an, pelanggar itu tidak bisa membayar 
pajak kendaraannya. Dia harus terlebih 


dahulu menyelesaikan pembayaran ti- 
lang E-TLE. 

“Pelanggar bisa membayar sebelum 
hari sidang dengan denda maksimal bi- 
asanya ini jika memang pelanggar ingin 
cepat mengurus. Contoh, membayar 
pajak. Nanti saat hari sidang silakan 
melihat di laman Tilang. kejaksaan.go.id.” 

“Jika pelanggar tidak membayar den- 
da, konsekuensinya adalah saat pemba- 
yaran pajak statusnya akan terblokir 
dan harus melakukan proses E-TLE,” 
tambah Reda. 

Secara terpisah, Staf Administrasi Pela- 
yanan Tilang Kejaksaan Negeri Jakarta 
Selatan Tri Bowo menuturkan untuk me- 
ngetahui besaran uang kembalian denda, 
pelanggar dapat melakukan pengecekan 
pada situs laman milik kejaksaan. 

Selanjutnya, pelanggar dapat meng- 
unduh surat putusan pengadilan untuk 
mengambil uang pengembalian sisa 
denda. 

“Masuk website tilang kejaksaan dan 
nanti di situ ada perintah masukkan no- 
mor register tilang. Akan muncul semua, 
sudah mengisi (bayar) berapa, putusan- 
nya berapa. Nanti tinggal download surat 
putusan pengembalian. Surat itu nanti 
dibawa ke Bank BRI untuk mengambil 
pengembaliannya.” 

Lebih jauh, terang dia, para pelanggar 
harus mencari tahu sendiri soal uang 
kembalian dari denda pelanggaran pada 
laman tilang milik Korps Adhyaksa. Pe- 
langgar bisa melakukan pengecekan 
sesuai dengan tanggal persidangan yang 
tertera dalam surat tilang. 

“Masyarakat harus melakukan penge- 
cekan sendiri. Langsung cek saja karena 
dalam surat tilang itu ada tanggal sidang- 
nya. Biasanya kami upload sekitar pukul 


10.00 WIB, setelah itu masyarakat bisa 
lihat putusannya,” ujar Tri. 

Di lain sisi, apabila uang kembalian 
denda dari pelanggar tidak dilakukan 
pengambilan, uang tersebut akan masuk 
ke kas negara. Hal tersebut terjadi jika 
selama satu tahun uang itu tidak diambil 
pelanggar. “Oleh kejaksaan langsung di- 
setorkan ke kas negara.” 


Mengedukasi 

Polda Metro Jaya telah mengoperasi- 
kan sebanyak 57 titik kamera E-TLE sta- 
tis. Nantinya, wilayah-wilayah yang tidak 
didukung dengan kamera E-TLE statis 
maka daerah tersebut akan didukung 
dengan E-TLE mobile. 

E-TLE mobile, imbuh Kombes Latif, 
sudah dilengkapi dengan artificial intelli- 
gence (Al/kecerdasan buatan) guna men- 
deteksi adanya pelanggaran lalu lintas. 

“E-TLE mobile ini sudah dilengkapi Al, 
yaitu tidak menggunakan helm, sabuk 
pengaman, penggunaan HP, melawan 
arus, rambu lalu lintas, markah jalan, 
berboncengan tiga. Nah, ini yang sudah 
dapat dideteksi Al-nya,” papar Latif. 

Bagi Latif, dengan adanya tilang elek- 
tronik atau E-TLE ini juga merupakan 
sebuah edukasi bagi masyarakat supa- 
ya patuh terhadap peraturan berlalu 
lintas. Ia mengatakan, dengan adanya 
E-TLE, bukan berarti bahwa polisi ingin 
semakin memperbanyak penindakan 
penilangan. 

“Ini kita menggunakan E-TLE statis 
bukan untuk banyak menilang, melain- 
kan kami ingin mengedukasi masyara- 
kat, mari kita berproduktivitas tanpa 
merugikan orang lain dan diri sendiri, 
dengan ini semuanya sudah terawasi,” 
tandasnya. (Faj/J-2) 


123RF.COM 


A2 SELASA, 7 FEBRUARI 2023 


FOKUS 


MEDIA 
INDONESIA 


Kendaraan Bodong 
Bisa Bebas Berkeliaran 


Sistem tilang diharapkan dapat jelas, mudah, dan tidak perlu antre, 
tetapi memberikan efek jera. Petugas juga harus menjaga integritas dengan 


tidak melakukan pungli. 


MI/SUSANTO 


PENERAPAN E-TLE: Perangkat kamera tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (E-TLE) terpasang di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (6/1). Polda Metro Jaya terus melakukan perluasan wilayah penerapan E-TLE 
yang akan membantu polisi dalam membuat tertib masyarakat dalam berlalu lintas. 


Monamab FARHAN ZHURRI 
zhuhri@mediaindonesia.com 


IREKTORAT Lalu Lintas Polda 

Metro Jaya Dinas Perhubung- 

an DKI telah menerapkan sis- 

tem tilang elektronik menggu- 
nakan kamera pengawas atau electronic 
traffic law enforcement (E-TLE) untuk 
menindak pelanggar lalu lintas di jalan 
raya. 

Dari total 7.800 kilometer panjang 
jalan di Ibu Kota, hanya 57 titik yang 
dipasangi kamera E-TLE statis. Jumlah 
kamera canggih itu akan ditambah se- 
banyak 70 unit pada tahun ini. 

Pihak kepolisian menilai rendahnya 
disiplin dalam berkendara sebagai pe- 
nyebab utama kecelakaan lalu lintas. 
Pun kemajuan suatu bangsa bisa di- 
lihat dari bagaimana masyarakatnya 
berlalu lintas, terutama dari tingkat 
ketertiban, kedisiplinan, dan ketaatan 
berkendara. 

Tilang elektronik diharapkan bisa 
mengedukasi masyarakat agar tertib 
berlalu lintas demi keselamatan di jalan 


raya. Namun, di sisi lain model penindak- 
an berbasis kamera itu juga memiliki 
kelemahan. 

Pengamat transportasi publik Deddy 
Herlambang menyebut adanya kelemah- 
an tilang E-TLE. Selain baru sedikit 
kamera pengawas yang terpampang, 
menurut dia, polisi lalu lintas juga tidak 
bisa menindak langsung para pelanggar. 
“Jelas kelemahannya tidak dapat me- 
nindak langsung pelanggaran di depan 
polisi,” ujarnya, akhir pekan lalu. 

Tidak hanya itu, terang dia, kendaraan 
bodong atau yang tidak lengkap surat- 
suratnya tidak dapat dikenai sanksi surat 
bukti pelanggaran (tilang). 

“Kendaraan tanpa nopol/nopol palsu 
tidak kena E-TLE. Selain itu, tidak dapat 
mengetahui pemilik kendaraan apakah 
sudah punya SIM dan bayar pajak ken- 
daraan atau belum.” 

Terkait dengan persoalan pembayaran 
pajak, ia juga menyoroti banyaknya 
kendaraan di Pulau Jawa yang tidak 
membayar kewajiban tersebut. Hal itu 
yang membuat para pelanggar tidak bisa 
ditilang secara elektronik. 


“Yang bayar pajak kendaraan di Jawa 
hanya 6096 (data Korlantas Polri 2022). 
Dapat dipastikan yang 406 sisanya tidak 
bayar pajak adalah kendaraan bodong 
(ilegal) maka tidak akan berdampak bila 
terkena E-TLE, tidak akan kena denda 
tatkala bayar pajak tahunan,” ucapnya. 

Menurutnya, kelebihan E-TLE salah 
satunya ialah antara polisi dan pelanggar 
tidak dapat negosiasi denda pelanggaran 
di jalan. “Kalau efektif, jelas tilang kon- 
vensional jauh lebih adil karena dapat 
memeriksa surat-surat kendaraan dan 
dapat memeriksa kepemilikan SIM.” 


Kurang efek jera 

Penerapan tilang eletronik masih men- 
jadi pro dan kontra di kalangan masya- 
rakat. Pasalnya, penerapan E-TLE dinilai 
kurang memberikan efek jera kepada 
pelanggar lalu lintas. 

Sahroji, 35, warga Jakarta, menyebut 
tilang manual lebih efektif ketimbang E- 
TLE. Menurutnya, dengan tilang manual, 
pelanggar dapat langsung kapok. 

“Saya pernah ditilang secara offline 
maupun online. Kalau ditanya mana 


yang lebih efektif, saya rasa yang offline 
karena efek jeranya langsung kerasa,” 
ujar Sahroji. 

Meskipun begitu, dia mengatakan dari 
segi pembayaran tilang, E-TLE dinilai 
lebih efektif karena pembayaran cukup 
menggunakan kartu ATM. Sebaliknya, 
tilang manual harus mengantre cukup 
lama di kantor kejaksaan. 

Ia mengharapkan sistem tilang dapat 
jelas, mudah, dan tidak perlu antre, 
tetapi dapat memberikan efek jera 
untuk pelanggar. Petugas juga harus 
menjaga integritas dengan tidak mela- 
kukan pungli. 

Selain itu, Sahroji mengaku tidak 
mengetahui adanya kembalian uang 
E-TLE jika jaksa memutuskan untuk 
memberikan denda lebih rendah. Aturan 
itu tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. “Baru dengar ada yang kayak gitu. 
Sepengalaman saya apa yang ada di surat 
tilang langsung divonis saja, enggak ada 
banding dan sebagainya.” 

Pendapat senada diutarakan, Dwi, 
40, warga lainnya. Ia mengaku pernah 


mendapatkan surat tilang saat melintas 
di kawasan DPR RI ketika menggunakan 
kendaraan roda empat. “Surat tilang 
diantar ke kantor, denda Rp250 ribu, 
kesalahan tidak pake sabuk pengaman,” 
kata dia. 

E-TLE, terang dia, memiliki dampak 
positif dan negatif di masyarakat. Per- 
tama, dalam tilang online surat pemberi- 
tahuan sudah mendapat nomor BRIVA 
(BRI Virtual Account) dan diminta untuk 
membayar melalui ATM BRI atau mela- 
lui Bank BRI. “Kalau kita enggak bayar, 
STNK akan terblokir saat perpanjangan 
masa berlaku. Tanpa ada penahanan 
fisik STNK kendaraan.” 

Untuk offline, STNK akan ditahan dan 
harus mengambil di kantor kejaksaan 
negeri tempat terjadinya pelanggaran 
dengan waktu yang ditentukan petugas 
kepolisian yang menilang. 

“Ada plus dan minusnya di antara ke- 
duanya. Kalau online, kita enggak perlu 
antre atau repot untuk mengambil bukti 
kepemilikan. Cuma bedanya kita enggak 
bisa melakukan pembelaan seperti tilang 
offline,” tutup Dwi. (JDP/J-2) 


E-FLE Menuju Tertib Pendataan Kendaraan 


PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru 
Budi Hartono mendukung upaya Polda 
Metro Jaya dalam meningkatkan keter- 
tiban berlalu lintas dengan menambah 
jumlah kamera electronic traffic law 
enforcement (E-TLE). 

Penegasan itu sekaligus merespons 
permintaan Direktorat Lalu Lintas 
Polda Metro Jaya terkait dengan dana 
hibah untuk pengadaan kamera E-TLE. 
Anggaran tersebut termasuk alokasi 
dana untuk pengiriman surat tilang 
bagi para pelanggar yang tertangkap 
oleh kamera saat berkendara 

Heru mengatakan sudah menyetujui 
anggaran dana hibah tersebut untuk 
dimasukkan ke APBD 2023. Anggaran 
itu pun sudah disetujui DPRD DKI. 
Proses pencairan dana hibah tak akan 


lama seusai proses penerbitan surat 
keputusan gubernur tentang hibah 
daerah disahkan. “Ya, sudah (disetu- 
jui). Sudah diproses,” kata Heru, akhir 
pekan lalu. 

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syaf- 
rin Liputo mengatakan alokasi anggar- 
an untuk dana hibah E-TLE 2023 dari 
Pemprov DKI kepada Polda Metro Jaya 
mencapai Rp75,4 miliar untuk 70 titik 
ruas jalan. 

E-TLE tahap ketiga akan tersebar di 
70 titik ruas jalan di Ibu Kota, menam- 
bah E-TLE tahap satu dan dua yang 
sudah ada sebelumnya sebanyak 57 
titik. Pemberian dana hibah itu meru- 
juk UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas Angkutan Jalan. “Karena 
dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi 


sesuai dengan UU 22 Tahun 2009, pe- 
negakan hukum tugasnya kepolisian,” 
tambah Syafrin. 

Menurutnya, adanya tertib dan 
disiplin masyarakat serta pengendara 
dalam berlalu lintas bisa mengurangi 
angka kecelakaan. “Sehingga lalu 
lintas lebih lancar karena masyara- 
kat merasa diawasi terus-menerus 
selama 24 jam dengan memanfaatkan 
teknologi informasi.” 

E-TLE, lanjut Syafrin, memiliki be- 
berapa manfaat lain seperti perbaikan 
pendataan kendaraan. 

“Masyarakat akan dipaksa untuk ter- 
tib mengenai surat-surat kendaraan- 
nya. Tiba-tiba, warga yang sudah jual 
mobilnya ternyata dapat surat tilang 
melalui e-mail, dia bilang ini harus 


diubah dan akhirnya dicabut. Secara 
perlahan pendataan ini akan baik.” 

Pendataan nomor kendaraan yang 
semakin membaik akan memengaruhi 
pendapatan asli daerah (PAD). Me- 
ningkatnya jumlah masyarakat yang 
mendata nomor kendaraan beriringan 
dengan meningkatnya PAD. 

Manfaat kedua ialah efisiensi sum- 
ber daya manusia. Syafrin menilai 
nantinya tak ada lagi petugas Dishub 
DKI atau polisi di jalan raya yang ber- 
tugas menilang pengendara kendaraan 
bermotor. 

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta 
Ismail memandang pengendalian lalu 
lintas melalui E-TLE sebagai upaya pe- 
negakan hukum berbasis IT. Sistem itu 
perlu didukung mengingat dampaknya 


yang baik bagi kemajuan kota. 

“Tinggal sekarang bagaimana di- 
evaluasi secara berkala sehingga nanti 
kita bisa menyempurnakannya. Bukan 
hanya secara kuantitas dan jumlah 
titik, kita juga melihat baik ke depan- 
nya,” ucap politikus PKS itu. 

Hal senada dikatakan Wakil Ketua 
DPRD DKI Rani Mauliani. Ia menilai 
sistem itu harus dibuat sesuai dengan 
kebutuhan. Pihaknya juga tidak per- 
nah menghambat segala sesuatu yang 
dibutuhkan masyarakat dan kemajuan 
perekonomian Jakarta. 

“Ini suatu sistem yang sangat me- 
narik karena sekarang sudah eranya 
digital. Jakarta jangan sampai kalah 
dengan kota besar lainnya,” tandas- 
nya. (Put/J-2) 


SELASA, / FEBRUARI 2023 A3 


1 - | C3 h BI 
PRO | (gara kn Na 
s 1 | | 1 NW 
| PI lg | Ka ii 
£ 
| 


MEDIA 
INDONESIA 


TA NA 
| r k13 4 2 01 Ma 


Ike 


let Ta h 


La 3 
| 


KI | Sa) 
HI z 


bukti efektif menurunkan jumlah kecelakaan lalu  bile perlu dikaitkan dengan keuntunganekonomi kecelakaan antara lain tidak menggunakan 
lintas khususnya pada jalan tol. Umumnya, E-TLE dan sosial, dan yang paling mudah bila investasi helm, menggunakan ponsel saat mengemudi, | 
dapat ditempatkan fix di sesuatu tempat. Namun, pemerintah baikpusat maupun daerah dikaitkan dan pelanggaran isyarat lampu lalu lintas di 


para. 


BIL MD Mn | 
dh | | 
| Na 
| 3: IN: | | 
Ad 
| iB 
kg 
1 1 1 
| 
: | 
! | 
| | 
$ 
| 
|. | | / 
Ri 
| 
| | j 
| | 
| 
TN 
| | 
Ta 
| 1 
| 
Ig 
| 
| 
| 
ai MIT 
|, IK F 
| || 
aa 
DOK MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI | | || 
MENGANALISIS PELANGGARAN: Petugas back office E-TLE Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya menganalisis pelanggaran kendaraan roda | 
dua di Gedung Regional TMC, Polda Metro Jaya, Jakarta. Ani 
| | 
| Im 
G4 i | 
bg | 
"1 | 
1 | 
Hg | 
ag | 
ONDISI ketertiban lalu lintas di Indo- diprioritaskan sehingga dapat ditempatkan pada Bah | | 
nesia sangat memprihatinkan dengan mobil patrol polisi atau petugas polisi khusus yang 
tingginya pelanggaran di jaringan dilengkapi mobile E-TLE, bahkan petugas yang 
jalan kita. Berbagai pelanggaran su- juga sedang melakukan pengaturan lalu lintas. 
dah menjadi norma di jalan, seperti kendaraan Ada tiga prioritas untuk penerapan mobile E- ' | 
khususnya sepeda motor berjalan berlawanan TLE yang disarankan. Pertama, dikaitkan dengan | 
arah, melintasi persimpangan lampu lalu lintas kecelakaan lalu lintas yang tinggi, mobile E-TLE 
pada saat menyala warna merah, dan sebagainya. agar diterapkan untuk mengurangi jumlah kema- | 
Bahkan, pelanggaran yang membahayakan diri tian dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas. | | 
sendiri maupun pengguna jalan lainnya juga Perlu dipahami bahwa di Indonesia 72Yo kematian $ Ig 
kerap dilakukan, seperti menggunakan telepon di jalan berhubungan dengan penggunaan sepeda | 
seluler pada saat mengemudi dan tidak menggu- motor yang berjalan terlalu cepat, tidak meng- 
nakan sabuk keselamatan, juga pesepeda motor . gunakan helm, dan manuver yang berbahaya 
tidak menggunakan helm. 2: termasuk berjalan berlawanan arah. | 
Di saat jalan lengang, para pengemudi yang | Setiap unit lalu lintas di tingkat polres dapat | | 
bergerak dengan kecepatan tinggi, ngebut, dan . menetapkan lokasi rawan kecelakaan (blackspot) | 
sebagainya merupakan potret sehari-hari di jalan / dari data sebagai lokasi penerapan pengoperasian 
kita. Rata-rata jumlah kematian per tahun dijalan £ l mobile E-TLE. Demikian pula, unit PJR dijalan tol | 
di Indonesia sangat tinggi. Ada 26.000-28.000 jiwa PoKUl ' melakukan hal sama karena sekitar 6046 kecela- | 
yang tercatat oleh pihak kepolisian. Kesalahan Tri Tjahjono kaan dijalan tol karena tabrakan depan-belakang | | | 
pengemudi merupakan penyebab terbesar ke- Dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, yang umumnya akibat tabrakan dari kendaraan | | 
celakaan lalu lintas. Fakultas Teknik, Universitas Indonesia yang berjalan terlalu cepat atau sebaliknya terlalu Ki | 
Salah satu cara untuk menertibkan hanya de- pelan, yang kedua-duanya telah melanggar aturan 
ngan upaya penindakan hukum yang tegas agar kapan waktu kejadian dan jenis kecelakaan dan berlalu lintas di jalan tol. 
ketertiban di jalan terselenggara dengan baik. pelanggaran yang pada umumnya terjadi di suatu Kedua, dikaitkan dengan anak-anak di bawah | 
Akan tetapi, hal itu tidak dapat efektif bila hanya tempat tertentu. | umur mengendarai sepeda motor. Data kecela- | | 
dengan cara manual. Terlebih lagi, saat ini ada kaan lalu lintas menunjukkan jumlah kelompok 
perintah dari Kapolri untuk tidak melakukan Investasi yang tinggi umur 15-19 tahun merupakan korban meninggal 
L ATer Ye tilang langsung di jalan. E-TLE di negara maju dilakukan padaumumnya dunia terbesar kedua setelah kelompok usia 20-24 | 
IK Di Alternatifnya ialah penggunaan teknologi de- untuk, pertama, mengurangi jumlah kendaraan tahun. Bahkan, pada data kecelakaan polisi ter- 
MI la ngan kamera lalu lintas yang dikenal di Indonesia yang melaju dengan kecepatan tinggi, melanggar dapat jumlah yang subtansial besar anak-anak | 
Ng | sebagai electronic traffic law enforcement (E-TLE). isyarat lampu lalu lintas di persimpangan, tidak usia 10-14 tahun sebagai penyebab kecelakaan | 
u | Kamera yang digunakan beresolusi tinggi dan menghormati pejalan kaki dan pesepeda, serta lalu lintas. Seperti kita ketahui bersama bahwa " "TN 
3 mampu melakukan indentifikasinomorpelatmobil pelanggaran oleh angkutan umum dan angkutan sepeda motor telah menjadi alat bermain anak- Hu 
sa dengan baik. Selain itu, E-TLE dapatjugadilengkapi barang. anak remaja di Tanah Air. | | 
14 dengan kamera pengukur kecepatan kendaraan E-TLE memang suatu investasi yang tinggi. Ka- Ketiga, pelanggaran utama yang sangat Ie Ng 
| (speed camera), yang di berbagainegara majuter- rena itu, penggunaan E-TLE khususnya yang mo- berpotensi menyebabkan keparahan korban AP TM 
ag 
: F .. cara ini memiliki kelemahan, yaknipada akhirnya untuk mengurangi korban meninggal dunia dan persimpangan. hi | 
" 1 ts masyarakat mengetahui di mana lokasi E-TLE dan luka berat serta korban pada kelompok anak-anak Ketiga prioritas ini sangat dimungkinkan | 
DAU hanya tertib di tempat tersebut. (di bawah 18 tahun). dilakukan dengan mobile E-TLE. Walaupun de- | | | 
Penegakan hukum pelanggar lalu lintas akan Peraturan Presiden No 1 Tahun 2022 tentang mikian, diharapkan juga polisi lalu lintas diper- | | 


jauh lebih efektif dengan mobile E-TLE karena Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas kenankan kembali melakukan tilang manual | 
petugas secara random dapat berpindah ke Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) jelas menyebutkan dengan pengawasan yang ketat agar tidak mela- | 
lokasi-lokasi yang rawan pelanggaran sehingga bahwa E-TLE diperlukan agar keselamatanjalan kukan pungli di jalan. E-TLE dan tilang manual | 
masyarakat menyadari E-TLE dapat beroperasi dapat ditingkatkan dan menjadikan jalan di In- sejatinya saling diperlukan karena saling mengisi | 


5 — 


di mana dan kapan saja. Mobile E-TLE dapat donesia memiliki tingkat keselamatan yangtinggi sebab jumlah E-TLE masih terbatas di Indonesia. . 
diterapkan lebih efektif dan spesifik berdasar- setara dengan di negara maju. Bahkan, masih banyak daerah yang belum memi- 
kan informasi yang dimiliki kepolisian, seperti Di Indonesia, mobile E-TLE disarankan lebih liki E-TLE sama sekali. 


li T | 2 | 


Me Tan Ya org | 1g 


MEDIA 
INDONESIA 


CUSTOMER SERVICE: 
(021) 5821303 


PEMASANGAN IKLAN: 
(021) 5812113 / 5801480 


SELASA, / FEBRUARI 2023 


ELECTRONIC traffic law enforcement (E-TLE) yang 
kali pertama diujicobakan pada 1 Oktober 2018 
ternyata masih efektif dalam mencegah pelanggar lalu 
lintas. Hal itu disebabkan kecanggihan alat tersebut 
yang dapat menangkap pelanggar lalu lintas secara 
cepat dan efektif. Bahkan, menurut data Polda Metro 
Jaya pada 2022, terdapat 12 ribu pelanggaran setiap 
harinya yang berhasil ditangkap E-TLE. 

Karena kecanggihan dan efektifnya E-TLE itu, Polda 
Metro Jaya berencana menambahkan jumlah E-TLE di 
Jakarta. Rencananya Polda Metro Jaya akan menam- 
bahkan 70 titik E-TLE yang dapat digunakan untuk 
menangkap pelanggaran lalu lintas. Jika dijumlahkan 
dengan jumlah E-TLE saat ini, berarti pada 2023 ini 
akan terdapat 127 titik penerapan E-TLE di Jakarta 
yang dapat digunakan untuk menangkap pelaku 
pelanggaran lalu lintas. 

Namun, E-TLE sendiri bukan tanpa kendala dalam 
penerapannya. Para pelanggar yang tertangkap E-TLE 
biasanya akan dikirimkan surat tilang ke alamat rumah 
mereka masing-masing. Jika dalam satu hari terdapat 
12 ribu pelanggar, Polda Metro Jaya memerlukan dana 
sebesar Rp75,6 juta dalam satu hari hanya untuk 
mengirimkan surat tilang bagi pelanggarnya. Karena 
keterbatasan dana yang dimiliki sampai saat ini, Polda 
Metro Jaya hanya mampu mengirimkan 800 surat 
tilang/hari untuk para pelanggar yang tertangkap 
kamera E-TLE. 


HALAMAN A4 


Pelanggar yang Ditangkap 
E-TLE 


m Mencapai 12 ribu pelanggar lalu lintas 
setiap harinya. 


» Pada awal peluncurannya, E-TLE 
menangkap lebih dari 5.000 pelanggar. 

" Pelanggaran terjadi pada jenis kendaraan 
roda empat dan roda dua. 


Pelanggaran yang Terdeteksi Kamera 
E-TLE 


) Pelanggaran ganjil-genap. 

) Melawan arus. 

) Tidak menggunakan helm. 

) Tidak menggunakan sabuk pengaman. 
) Pelanggaran marka dan rambu jalan. 

)» Pelanggaran tata cara parkir dan berhenti. 
)» Menggunakan ponsel saat berkendara. 
» Bonceng lebih dari satu. 

) Pelanggaran kecepatan. 

) Menerobos lampu lalu lintas. 

) Pelanggaran jalur Trans-Jakarta. 


) Naik turun penumpang dan mengetem di sembarang 
tempat. 


Mekanisme Kerja E-ILE 


(Proses Akuisisi Bukti Pelanggaran) 


1. Sensor kamera 


Implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen 
untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. 


| 
- 


5 Pengiriman 


3. Validasi data regident 
Pencocokan fisik kendaraan (pada foto dan 
video) dengan data-data dari database 
registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. NN 


2. Validasi bukti 

Pencocokan foto nomor polisi dengan hasil 
pembacaan perangkat lunak yang didukung 
automated number plate recognition (ANPR). 


4, Pencetakan surat 


konfirmasi pelanggaran 


Nilai Denda yang Dikenakan 


Tidak menggunakan sabuk 


pengaman: Rp250 ribu 


NA 


Tidak menggunakan helm SNI: 
Rp250 ribu 


Melanggar rambu/marka jalan: 


Rp500 ribu 


Menerobos lampu merah: 


Rp500 ribu 


Berkendara dengan memainkan 
AA ponsel: Rp750 ribu 

Memakai pelat nomor palsu: 
SIRI Rp500 ribu 


Keterangan: Dasar hukum sanksi dan denda 
terdapat pada UU Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 


Kesulitan dalam 
Penerapan E-TLE 


" Banyak pelanggar yang tidak 
membayar denda tilang. 


" Pada 2022 terdapat 12 ribu 
pelanggar dalam satu hari 
yang harus dikirimkan surat 
tilang. 


» Untuk satu pelanggar, PT Pos 
Indonesia menerapkan tarif 
Rp6.300 untuk dikirimkan ke 
rumah pelanggar. 


" Jika terdapat 12.000 
pelanggar dalam satu hari, 
dalam satu hari Polda Metro 
Jaya memerlukan dana 
Rp75,6 juta. 


" Karena keterbatasan dana, 
Polda Metro Jaya hanya 
mengirimkan 800 surat tilang 
per harinya. 


Sanksi tidak Membayar 
Denda 


" STNK yang diblokir tidak dapat digunakan 


Pengiriman surat konfirmasi via pos. Surat konfirmasi akan dikirimkan 
ke alamat pengemudi yang melanggar selambat-lambatnya 3 hari 
setelah pelanggaran dilakukan. Setelah itu, pelanggar diberi waktu 14 
hari kerja untuk melakukan pembayaran denda. Apabila tidak dilakukan 
pembayaran selama 14 hari kerja, sebagaimana ketentuan undang- 
undang akan dilakukan pemblokiran pajak STNK. 


Alamat pemilik kendaraan 
didapatkan dari database 
registrasi dan identifikasi 
kendaraan bermotor disertakan 
pada dokumen konfirmasi dan 
alamat pengiriman pada amplop. 


Rencana Penambahan 
E-TLE 2023 


" Saat ini terdapat 57 E-TLE yang 
tersebar di berbagai titik. 


" Polda Metro Jaya berencana 
menambahkan 70 E-TLE. 

" Total E-TLE pada 2023 rencananya 
mencapai 127 titik. 


Manfaat Hadirnya 
E-TLE 
s Dapat melacak pelanggaran 


lalu lintas secara cepat dan 
tepat. 


" Kepolisian akan memblokir surat tanda 
nomor kendaraan (STNK) pelanggar. 


" Blokir ini tidak akan dibuka sampai pelaku 


membayarkan denda tilang. " Mendisiplinkan pengguna 


jalan dalam berkendara. 


oleh pemilik kendaraan. " Mencegah terjadinya 


kecelakaan akibat 
pelanggaran lalu lintas. 


" Jumlah pelanggaran: 670.546 pelanggaran. 
" Jumlah kecelakaan: 10.494 kejadian. 

» Kerugian material: Rp19,4 miliar 

s Korban tewas: 707 orang 

m Luka berat: 1.712 orang 

» Luka ringan: 10.124 orang 


Data Pelanggaran 
dan Kecelakaan 
Lalu Lintas 2022 di 
Wilayah Hukum 
Polda Metro Jaya 


Sumber: Polda Metro Jaya/Litbang MI 


